FUNDAMENTAL 


DATA TYPES 


IN PYTHON 


RAFLI RAMADHAN 


FUNDAMENTAL DATA TYPES IN PYTHON 


FUNDAMENTAL 


DATA TYPES 


IN PYTHON 


RAFLI RAMADHAN 


Fundamental Data Types in Python. Copyright © 2020 by Rafli Ramadhan 


Judul 
Penulis 


Tanggal Terbit 


Jumlah Halaman : 


Tentang Buku 


: Fundamental Data Types in Python 
: Muhamad Rafli Ramadhan 


: 31 Agustus, 2020 


148 halaman 


Tentang Penulis 


Muhamad Rafli Ramadhan adalah seorang siswa yang menyukai dan aktif dalam belajar bahasa 
pemrograman, AI, machine learning, analyzing data, database, designing data, Linux, computer 
networking, dan automation. Ia juga sangat suka mempelajari teknologi-teknologi baru dan 


sering menuangkan pengetahuannya dalam bentuk karya tulis, buku. 


Daftar Isi 


Chapter 1 : Introduction to Data Type 


Chapter 2 : String Data Type 


Section 2.1 : 
Section 2.2 : 
Section 2.3 : 
Section 2.4 : 
Section 2.5 : 
Section 2.6 : 
Section 2.7 : 
Section 2.8 : 
Section 2.9 : 


Section 2.10 : Convert String to Another Data Type 


Section 2.11 
Section 2.12 


Single Quote vs Double Quotes String 
Multiline String 

String Indexing 

String Slicing 

String Stride Slicing 

String Concatenation 

String Methods 

String Formatting 


Len Function in String 


: Raw String 


: Check Existence Items in String 


Chapter 3 : List Data Type 


Section 3.1 : 


Section 3.2 : Lists Are Mutable and Ordered Collections 


Section 3.3 : 
Section 3.4 : 
Section 3.5 : 
Section 3.6 : 
Section 3.7 : 
Section 3.8 : 


Creating List 


Accessing List Items 

List Slicing 

List Stride Slicing 

List Concatenation 
Change Spesific List Item 
List Methods 


Section 3.9 : 


Section 3.10 : 
: Nested Lists 


Section 3.11 


Section 3.12 : 
Section 3.13 : 
Section 3.14 : 


Iterating Lists 


Len Function in Lists 


Check Existence Items in Lists 
Del Statement in Lists 


Empty Lists 


Chapter 4 : Tuple Data Type 


Section 4.1 : 
Section 4.2 : 
Section 4.3 : 
Section 4.4 : 
Section 4.5 
Section 4.6 : 
Section 4.7 : 
Section 4.8 : 
Section 4.9 : 


Section 4.10 : 


Section 4.11 
Section 4.12 


Section 4.13 : 


Creating Tuple 
Tuples Are Immutable and Ordered Collections 
Accessing Tuple Item 


Tuple Slicing 


: Tuple Stride Slicing 


Tuple Concatenation 
Tuple Methods 
Iterating Tuple 

Len Function in Tuple 


Nested Tuple 


: Check Existence Item in Tuple 


: Del Statement in Tuple 
Empty Tuple 


Chapter 5 : Dictionary Data Type 


Section 5.1 : 
Section 5.2 : 
Section 5.3 : 
Section 5.4 : 
Section 5.5 : 
Section 5.6 : 
Section 5.7 : 
Section 5.8 : 
Section 5.9 : 


Creating Dictionary 


Dictionary Are Mutable and Unordered Collections 


Accessing Dictionary Keys and Values 
Dictionary Concatenation 

Change Spesific Dictionary Key and Value 
Dictionary Methods 

Iterating Dictionary 

Len Function in Dictionary 


Nested Dictionary 


69 
70 
71 
74 
76 
77 


79 


79 
81 
82 
83 
86 
89 
90 
91 
93 
93 
97 
98 
99 


101 


101 
102 
102 
103 
105 
105 
113 
114 
115 


Section 5.10 : Check Existence Key and Value in Lists 
Section 5.11 : Del Statement in Dictionary 


Section 5.12 : Empty Dicts 
Chapter 6 : Sets Data Type 


Section 6.1 : Creating Sets 

Section 6.2 : Tuples Are Mutable and Unordered Collections 
Section 6.3 : Accessing Sets Items 

Section 6.4 : Sets Concatenation 

Section 6.5 : Sets Methods 

Section 6.6 : Iterating Sets 

Section 6.7 : Len Function in Sets 

Section 6.8 : Nested Sets 

Section 6.9 : Check Existence Item in Sets 
Section 6.10 : Del Statement in Sets 
Section 6.11 : Empty Sets 


118 
121 
121 


123 


123 
124 
125 
127 
128 
143 
144 
145 
145 
147 
148 


Chapter 1 


Python Data Types 


Python memiliki beberapa tipe data. Tipe data tersebut adalah number data types, collection 
data types, boolean data type, dan string data type. Tipe data tersebut dibagi menjadi dua, 
mutable dan immutable. Mutable data type adalah suatu tipe data yang isi atau value-nya 
dapat dirubah. Sedangkan, immutable data type adalah suatu tipe data yang isi atau 
value-nya tidak dapat dirubah. Immutable data type sering dipakai untuk menyimpan data-data 
penting atau data-data yang tidak akan mengalami perubahan. Mutable data type adalah list, 
dictionary, dan set. Immutable data type adalah string, integer, long, float, complex, frozen 


set, dan boolean. 


e Number data types 
Number data types terbagi atas integer data type, float data type, complex data type, 


dan long data type. 


a) Integer data type adalah suatu tipe data yang berupa bilangan bulat. 


>>> integer_number = 145790 


b) Float data type adalah suatu tipe data yang berupa bilangan desimal. 


MUHAMAD RAFLI RAMADHAN 


>>> decimal_number = 12.5 


c) Complex data type adalah suatu tipe data untuk bilangan kompleks. 


>>> complex_number = 187649j 


d) Long data type adalah suatu bilangan yang berjumlah lebih dari 
9223372036854775807. Tipe data ini hanya terdapat di dalam Python 2. Python 2 
memiliki batasan jumlah angka untuk tipe data integer: Jika suatu jumlah angka lebih 
dari 9223372036854775807, maka angka tersebut merupakan tipe data /ong. Tidak 
ada tipe data long di Python 3. Python 3 tidak memiliki batasan jumlah angka 


untuk tipe data integer. 


>>> long number = 100000000000000000000000000000000000000000000000 


Note : Gunakan perintah sys.maxint di dalam Python 2 untuk menampilkan jumlah 


maksimal angka integer. Jumlah ini setara dengan 2**63 - 1. 
Collection data types 


Collection data types terbagi atas list data type, tuple data type, dictionary data type, set 
data type, dan frozen set data type. 


MUHAMAD RAFLI RAMADHAN 


a) List data type adalah sekumpulan data yang diawali dan diakhiri dengan tanda []. 


>>> list_data = [1,2.0,3,4,5, "Hello"] 


b) Tuple data type adalah sekumpulan data yang diawali dan diakhiri dengan tanda (). 


>>> tuple_data = (1,2.0,3,4,5, "Hello") 


c) Dictionary data type adalah sekumpulan data yang terdiri dari key-value diawali dan 


diakhiri dengan tanda {}. 


data = {"number" : 1000} 


>>> dictionary data = {1:"one", 2:"two", 3:"three", 4:"four", 5:"five"} 


MUHAMAD RAFLI RAMADHAN 


Po 


d) Set data type adalah sekumpulan data yang diawali dan diakhiri dengan tanda {}. 


>>> set data = {1,2.0,3,4,5, "Hello"} 


Note : Untuk membuat empty-set atau tipe data set yang kosong, gunakan perintah 
set(). 


>>> empty_set = set() 


e) Frozen set data type adalah tipe data yang mirip dengan tipe data set. Perbedaanya 


adalah tipe data frozen set bersifat immutable dan tipe data set bersifat mutable. 


>>> variable = ("Hello", "World") 


>>> frozen_set = frozenset(variable) 


Note : Sintaksis dari tipe data frozen set adalah : 


MUHAMAD RAFLI RAMADHAN E 


frozenset(iterable) 


Note : /terable object adalah objek yang memiliki method — iter . Tipe data 


yang merupakan iterable object adalah string, list, tuple, dictionary, dan set. 


Boolean data types 


Boolean data type adalah suatu tipe data yang biasanya digunakan dalam conditional. 


Boolean data type terdiri atas True dan False. 


>>> true = True 


>>> false = False 


String data types 


String data types adalah suatu tipe data yang diawali dan diakhiri dengan tanda petik 


satu ataupun petik dua. Anda dapat memasukan berbagai jenis karakter di dalam string 


data type. 


>>> my string = "1,2,3,4,5" 


MUHAMAD RAFLI RAMADHAN 


Jika Anda ingin mengetahui jenis tipe data yang terdapat di dalam sebuah variable, gunakan 


perintah type(). 


>>> unknown = (1,2,3,4,5) 


>>> type(unknown) 


<class 'tuple'> 


Jika Anda ingin memeriksa suatu item atau karakter yang tidak tersimpan di dalam 


sebuah variable, Anda dapat menggunakan sintaksis seperti ini. 


>>> type((1,2,3,4,5)) 


<class 'tuple'> 


Pada contoh di atas muncul hasil atau output "<class 'tuple'>", hal ini bermakna bahwa tipe data 


yang terdapat di dalam variable unknown merupakan tipe data tuple. 


MUHAMAD RAFLI RAMADHAN E 


MUHAMAD RAFLI RAMADHAN 


Chapter 2 


String Data Type 


Section 2.1 : Single Quote vs Double Quotes String 


Anda dapat membuat sebuah tipe data string menggunakan tanda petik satu maupun dua. 


>>> mystring = 'String' 


>>> mystring = "String" 


Single quote string atau tipe data string yang dibuat menggunakan tanda petik satu, biasanya 


digunakan ketika di dalam suatu tipe data string terdapat tanda petik dua. 


>>> х = 'T love "Python" so much' 


>>> print(x) 


I love "Python" so much 


MUHAMAD RAFLI RAMADHAN [ 


Double quotes string atau tipe data string yang dibuat menggunakan tanda petik dua, biasanya 


digunakan ketika di dalam suatu tipe data string terdapat tanda petik satu. 


>>> y = "I love 'Python' so much" 


>>> print(days) 


I love 'Python' so much 


Jika Anda menggunakan single quote string untuk sebuah tipe data string yang di dalamnya 


terdapat tanda petik satu, maka kode program Anda akan error. 


>>> x =" love 'Python' so much' 
File "<stdin>", line 1 


х ='I love 'Python' so much' 


^ 


SyntaxError: invalid syntax 


Note : Gunakan escape character V jika Anda menggunakan single quote string untuk 
sebuah tipe data string yang memiliki tanda petik satu agar kode program tidak mengalami 


SyntaxError. 


MUHAMAD RAFLI RAMADHAN Eu 


>>> x ='l love VPython so much' 


>>> print(x) 


I love 'Python' so much 


Jika Anda menggunakan double quote string untuk sebuah tipe data string yang memiliki 


tanda petik dua, maka kode program Anda juga akan error. 


>>> у = "I love "Python" so much" 
File "<stdin>", line 1 
y = "I love "Python" so much" 


^ 


SyntaxError: invalid syntax 


Note : Gunakan escape character V' jika Anda menggunakan double quote string untuk 
sebuah tipe data string yang memiliki tanda petik dua agar kode program tidak mengalami 


SyntaxError. 


>>> y = "I love \"Python\" so much" 


>>> print(y) 


I love "Python" so much 


MUHAMAD RAFLI RAMADHAN 


Section 2.2 : Multiline String 


Multiline string merupakan sebuah tipe data string yang ditulis dalam beberapa lines. Multiline 
string biasanya digunakan ketika Anda ingin membuat suatu tipe data string yang memanjang 
ke bawah. Gunakan tanda petik dua atau satu sebanyak tiga kali untuk membuat multiline 


string. 


>>> mystring = """This is my string, 
This is also my string, 
String is awesome.""" 
>>> print(mystring) 
This is my string, 
This is also my string, 


String is awesome. 


>>> mystring = "This is my string, 


This is also my string, 
String is awesome." 
>>> print(mystring) 
This is my string, 
This is also my string, 


String is awesome. 


MUHAMAD RAFLI RAMADHAN 


Berbeda dengan single quote dan double quotes string, kode program Anda tidak akan 
mengalami error jika Anda memasukan tanda petik satu pada multiline string yang dibuat 


menggunakan tanda petik satu. 


>>> mystring = "This is my string, 
This is also my string, 


String's awesome." 


>>> print(mystring) 


This is my string, 
This is also my string, 


String's awesome. 


Kode program Anda juga tidak akan mengalami error jika Anda memasukan tanda petik dua 


pada multiline string yang dibuat menggunakan tanda petik dua. 


>>> mystring = """This is my "string", 
This is also my "string", 
n 


String is awesome. 


>>> print(mystring) 


This is my "string", 


This is also my "string", 


String is awesome. 


MUHAMAD RAFLI RAMADHAN 


Anda juga dapat menggunakan tanda petik satu ataupun dua di dalam string Anda ketika 


Anda membuat multiline string menggunakan tanda petik satu ataupun dua. 


>>> mystring = """This is my "string", 


This is also my "string", 
String's awesome.""" 
>>> print(mystring) 

This is my "string", 

This is also my "string", 


String's awesome. 


Jika Anda tidak memberikan tanda koma di setiap akhir suatu /ine string, maka Anda akan 


mendapatkan hasil atau output seperti berikut ini, 


>>> mystring = """This is my string 
This is also my string 


"nn 


String is awesome. 


>>> print(mystring) 


This is my string\nThis is also my string nString is awesome. 


MUHAMAD RAFLI RAMADHAN 


Note : Escape character \n pada hasil atau output di atas muncul karena Anda tidak 


memberikan tanda koma di setiap akhir suatu line string. 


Section 2.3 : String Indexing 


Ingat, penghitungan suatu karakter di dalam Python dimulai dari 0 jika penghitungan dimulai 
dari kiri. Jika penghitungan suatu karakter dimulai dari kanan, maka penghitungan dimulai 
dari -1, proses ini dinamakan negative indexing. Gunakan tanda [] untuk mengakses karakter 


tertentu di dalam suatu string. 


>>> mystring = "Rafli" 
>>> mystring[0] 
RI 


>>> mystring[1] 


>>> mystring[2] 


ру 
>>> mystring[3] 
T 


>>> mystring[4] 


Anda juga dapat mengakses karakter di dalam suatu string menggunakan negative indexing. 


>>> mystring = "Rafli" 


MUHAMAD RAFLI RAMADHAN 


>>> mystring[-1] 


>>> mystring[-2] 


UU 


>>> mystring[-3] 


'f 


>>> mystring[-4] 


>>> mystring[-5] 


'R' 


Section 2.4 : String Slicing 


Anda juga dapat mengakses karakter yang terdapat di dalam string menggunakan 


jangkauan, proses ini dinamakan slicing. 


slice[start : end] 


Deskripsi : 
e Start: Awal dimulainya slicing 


e Епа: Berakhirnya slicing 


Note : Index suatu karakter yang berada di dalam end tidak akan ditampilkan di hasil 


atau output. Misalnya jika Anda menuliskan slicing[1 : 10], maka Python hanya akan 


menampilkan karakter index ke 1 sampai index ke 9, index ke 10 tidak akan ditampilkan 


di dalam hasil atau output. 


MUHAMAD RAFLI RAMADHAN 


1 


Asumsikan bahwa Anda ingin menampilkan karakter index ke 1 ѕатраі index ke 3 yang 
terdapat di dalam mystring. Maka Anda seharusnya menuliskan kode program seperti di bawah 


ini. 


>>> mystring = "Rafli" 


>>> туѕігіпе[1 : 4] 


'afl' 


Note : Kode program diatas hanya akan menampilkan karakter di dalam variable mystring 
mulai index ke 1 sampai index ke 3, index ke 4 tidak akan muncul di dalam hasil atau 


output. 
Gunakan sintaksis atau penulisan kode program seperti di bawah ini untuk mengakses suatu 


karakter dari index pertama atau 0 sampai index tertentu. 


slice[: end] 


MUHAMAD RAFLI RAMADHAN 


index ke 0 


slice[start :] 


index terakhir 


Jika Anda ingin mengakses suatu karakter di dalam string yang dimulai dari index ke 0 


sampai index ke 3, maka Anda dapat menulis kode program seperti di bawah ini. 


>>> mystring = "Rafli" 


>>> mystring[: 4] 


'Rafl 


Jika Anda ingin mengakses suatu karakter di dalam string yang dimulai dari index ke 2 


sampai index terakhir, maka Anda dapat menulis kode program seperti di bawah ini. 


MUHAMAD RAFLI RAMADHAN 


>>> mystring = "Rafli" 


>>> mystring[2:] 


"fli! 


Anda juga dapat menggunakan negative indexing untuk slicing. 


>>> mystring = "Rafli" 
>>> mystring[-4 : -1] 


'afl' 


>>> mystring = "Rafli" 


>>> mystring[-4 :] 


'afli' 


Section 2.5 : String Stride Slicing 


MUHAMAD RAFLI RAMADHAN 


Anda juga dapat mengakses karakter yang terdapat di dalam string menggunakan 


jangkauan dan langkah tertentu, proses ini dinamakan stride slicing. 


slice[start : end : stride] 


Deskripsi : 


e Start: Awal dimulainya slicing 
e End : Berakhirnya slicing 


Stride : Jumlah langkah yang digunakan untuk slicing 


Note : Index suatu karakter yang berada di dalam end tidak akan ditampilkan di hasil 
atau output. Misalnya jika Anda menuliskan slicing[1 : 10], maka Python hanya akan 
menampilkan karakter index ke 1 sampai index ke 9, index ke 10 tidak akan ditampilkan 


di dalam hasil atau output. 


Berikut adalah gambaran stride slicing. 


>>> mystring = "0123456789" 
>>> mystring[0 : 8 : 2] 


'0246' 


MUHAMAD RAFLI RAMADHAN 


mystring="0 1 2 3 4 5 6 7 8 9" 


— TT ———— 2 langkah atau 2 strides 


Berikut adalah contoh stride slicing. 


>>> mystring = "abcdefghijklmnopgrstuvwxyz" 


>>> mystring[0 : 26 : 5] 
'afkpuz' 


MUHAMAD RAFLI RAMADHAN 


>>> mystring = "12345678" 


>>> mystring[0 : 7 : 2] 


1357 


Jika Anda ingin mengakses semua karakter yang terdapat di dalam suatu string mulai index 
pertama atau 0 sampai index terakhir dengan langkah atau stride 3, Anda dapat 


menuliskan kode program seperti di bawah ini. 


>>> mystring = "0123456789" 
>>> mystring[::3] 
'0369' 


Anda juga dapat menggunakan negative indexing untuk stride slicing. 


>>> mystring = "0123456789" 


MUHAMAD RAFLI RAMADHAN 


>>> mystring[::-2] 


97531 


>>> mystring = "abcdefghijkImnopqrstuvwxyz" 
>>> mystring[::-2] 


'zxvtrpnljhfdb' 


Section 2.6 : String Concatenation 


Anda juga dapat menggabungkan suatu string dengan string yang lainnya menjadi satu, 
proses penggabungan ini dinamakan concatenation. Gunakan tanda + untuk melakukan 


concatenation. 


>>> mystringl = "Hello" 
>>> mystring2 = "World" 


>>> mystring3 = mystringl + mystring2 


>>> print(mystring3) 


HelloWorld 


Concatenation tidak akan menambahkan spasi secara otomatis ketika Anda menggabungkan 
dua string atau lebih. Misalnya Anda ingin menggabungkan dua string, yaitu delicious dan 


bananas. Maka hasil atau output yang akan Anda dapatkan setelah concatenation adalah 


MUHAMAD RAFLI RAMADHAN 


deliciousbananas. Untuk menambahkan spasi antara suatu string dengan string yang lainnya, 


gunakan tanda " ". 


>>> mystringl = "Hello" 


>>> mystring2 = "World" 
>>> mystring3 = mystringl +" "+ mystring2 
>>> print(mystring3) 


Hello World 


Section 2.7 : String Methods 


String methods digunakan untuk memanipulasi atau mengontrol suatu string. Sintaksis atau 


penulisan kode program dari string methods adalah sebagai berikut. 


string.method() atau string.method(parameter) 


MUHAMAD RAFLI RAMADHAN 


Berikut adalah beberapa string methods yang sering digunakan untuk memanipulasi data suatu 


string. 


1. Center method atau center() 


Gunakan center method untuk membuat suatu string berada di tengah. 


>>> mystring = "I love apples and bananas" 


>>> mystring.center(100) 


I love apples and bananas 


Note : Angka 100 yang terdapat di dalam parameter center method di atas merupakan 


panjang spasi yang digunakan untuk membuat string berada di tengah. 


Anda juga dapat menggunakan center method dengan sintaksis atau penulisan kode 


program seperti berikut. 


>>> mystring = "I love apples and bananas" 


>>> mystring.center(100, "x") 


"'XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXI love apples and 


bananasxxxxXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX' 


MUHAMAD RAFLI RAMADHAN 


2. Count method atau count() 
Gunakan count method untuk menghitung spesifik karakter yang terdapat di dalam 


suatu string. 


>>> mystring = "I love apples and bananas" 


>>> mystring.count("apples") 


1 


Note : Hasil atau output 1 pada contoh di atas menunjukan bahwa di dalam string "I love 


apples and bananas" hanya terdapat 1 karakter "apples". 


Anda juga dapat menggunakan count method dengan sintaksis atau penulisan kode 


program seperti berikut. 


>>> mystring = "I love apples and bananas" 


>>> mystring.count("apples", 14, 20) 


0 


Maksud dari count method di atas adalah Anda ingin menghitung berapa banyak 
karakter "apples" yang dimulai dari index ke 14 sampai index ke 20. Hasil atau 
output 0 menunjukan bahwa tidak terdapat karakter "apple" di antara index ke 14 


sampai index ke 20. 


MUHAMAD RAFLI RAMADHAN 


3. Startswith method atau startswith() 


Gunakan startswith method untuk mengecek apakah suatu string dimulai dengan 


spesifik karakter yang Anda maksud. 


>>> mystring = "I love apples and bananas" 


>>> mystring.startswith("I love") 


True 


Note : Hasil atau ouput True pada contoh di atas berarti bahwa string "I love apples and 
bananas" dimulai dengan karakter "I love". Hasil atau output True pada contoh di atas 
menunjukan bahwa di dalam string "I love apples and bananas" dimulai dengan karakter 


"I love". 


Anda juga dapat menggunakan startswith method dengan sintaksis atau penulisan kode 


program seperti berikut. 


>>> mystring = "I love apples and bananas" 


>>> mystring.startswith("watermelon", 4, 10) 


False 


Maksud dari startswith method di atas adalah Anda ingin mengecek apakah string "I love 


apples and bananas" index ke 4 sampai index ke 10 dimulai dengan karakter 


MUHAMAD RAFLI RAMADHAN 


"watermelon". Hasil atau output False pada contoh di atas menunjukan bahwa string "I 
love apples and bananas" index ke 4 sampai index ke 10 tidak dimulai dengan karakter 


"watermelon". 


Endswith method atau endswith() 


Gunakan endswith method untuk mengecek apakah suatu string diakhiri dengan 


spesifik karakter yang Anda maksud. 


>>> mystring = "I love apples and bananas" 


>>> mystring.endswith("bananas") 


True 


Note : Hasil atau ouput True pada contoh di atas menunjukan bahwa string "I love apples 


and bananas" diakhiri dengan karakter "bananas". 


Anda juga dapat menggunakan endswith method dengan sintaksis atau penulisan kode 


program seperti berikut. 


>>> mystring = "I love apples and bananas" 


>>> mystring.startswith("orange", 6, 11) 


False 


MUHAMAD RAFLI RAMADHAN 


Maksud dari endswith method di atas adalah Anda ingin mengecek apakah string "I love 
apples and bananas" index ke 6 sampai index ke 11 diakhiri dengan karakter 
"orange". Hasil atau output False pada contoh di atas menunjukan bahwa string "I love 
apples and bananas" index ke sampai index ke 10 tidak diakhiri dengan karakter 


"orange". 


Find dan index method atau find() dan index() 


Gunakan find dan index method untuk mencari spesifik karakter di dalam suatu string 


dan menampilkan index pertama kali karakter tersebut ditemukan. 


>>> mystring = "I love apples and bananas" 


>>> mystring.find("and") 


14 
>>> mystring.index("and") 


14 


Anda juga dapat menggunakan find dan index method dengan sintaksis atau penulisan 


kode program seperti berikut. 


>>> mystring = "I love apples and bananas" 


>>> mystring.find("love", 0, 10) 


MUHAMAD RAFLI RAMADHAN 


2 


>>> mystring.index("love", 0, 10) 


2 


Maksud dari find dan index method di atas adalah Anda ingin mencari karakter "love" di 
dalam string "I love apples and bananas" , menampilkan index pertama kali karakter 
tersebut ditemukan, dan pencarian karakter "love" tersebut dimulai dari index ke 0 


sampai index ke 10. 


Note : Find dan index method memiliki perbedaan. Jika Anda menggunakan find method 
untuk mencari karakter tertentu di dalam suatu string dan karakter tersebut tidak ada, 
maka Python akan menampilkan hasil atau output -1. Sedangkan, jika Anda 
menggunakan index method untuk mencari karakter tertentu di dalam suatu string dan 


karakter tersebut tidak ada, maka Python akan menampilkan ValueError. 


>>> mystring = "I love apples and bananas" 
>>> mystring.find("she") 

-1 

>>> mystring.index("she") 

Traceback (most recent call last): 


File "<stdin>", line 1, in <module> 


ValueError: substring not found 


6. Join method atau join() 


MUHAMAD RAFLI RAMADHAN 


Gunakan join method untuk menggabungkan iterable object menjadi satu string. 
Iterable object merupakan objek yang memiliki method __iter__ . Tipe data yang 


merupakan iterable object adalah string, list, tuple, dictionary, dan set. 


>>> mylist = ["Hello", "World!", "I", "Love", "Bananas"] 


>>> mystring =" "join(mylist) 


>>> print(mystring) 


Hello World! I Love Bananas 


>>> mylist = ["Hello", "World!", "I", "Love", "Bananas"] 
>>> mystring = "x" join(mylist) 
>>> print(mystring) 


HelloxWorld!xIxLovexBananas 


Jika object yang Anda gunakan merupakan tipe data dictionary, maka Python hanya 


akan menampilkan keys dari tipe data dictionary tersebut. 


>>> mydict = ("1":"one", "2":"two", "3":"three"} 


>>> mystring =" ".join(mydict) 


>>> print(mystring) 
123 


MUHAMAD RAFLI RAMADHAN 


Note : Anda tidak dapat menggunakan join method pada suatu dictionary yang berisikan 
selain tipe data string. Join method hanya bekerja jika semua keys yang terdapat di 


dalam tipe data dictionary merupakan tipe data string. 


>>> mydict = {1:"one", 2:"two", 3:"three"} 


>>> mystring =" ".join(mydict) 


Traceback (most recent call last): 
File "<stdin>", line 1, in «module» 


TypeError: sequence item 0: expected str instance, int found 


7. Rjust method atau rjust() 


Gunakan rjust method untuk membuat karakter di dalam string Anda menjadi right 


justified. 


>>> mystring = "Banana" 
>>> mystring.rjust(20) 


Banana' 


>>> mystring.rjust(50) 


MUHAMAD RAFLI RAMADHAN 


Note : Angka 20 dan 50 yang terdapat di dalam parameter rjust method di atas 
merupakan panjang spasi yang digunakan untuk membuat string menjadi right 


justified. 


Anda juga dapat menggunakan "just method dengan sintaksis atau penulisan kode 


program seperti berikut. 


>>> mystring = "Banana" 


>>> mystring.rjust(20, "n") 


'nnnnnnnnnnnnnnBanana' 


8. Ljust method atau ljust() 


Gunakan /just method untuk membuat karakter di dalam string Anda menjadi left 


justified. 


>>> mystring = "Banana" 
>>> mystring.ljust(20) 


‘Banana 


>>> mystring.ljust(50) 


‘Banana 


MUHAMAD RAFLI RAMADHAN 


Note : Angka 20 dan 50 yang terdapat di dalam parameter Ijust method di atas 
merupakan panjang spasi yang digunakan untuk membuat string menjadi left 


justified. 


Anda juga dapat menggunakan /just method dengan sintaksis atau penulisan kode 


program seperti berikut. 


>>> mystring = "Banana" 


>>> mystring.ljust(20, "c") 


'Bananacccccccccccccc' 


9. Upper method atau upper() 


Gunakan upper method untuk merubah semua karakter huruf di dalam suatu string 


menjadi huruf kapital. 


>>> mystring = "Banana" 


>>> mystring.upper() 


'BANANA' 


10. Lower method atau lower() 


Gunakan /ower method untuk merubah semua karakter huruf di dalam suatu string 


menjadi huruf kecil. 


MUHAMAD RAFLI RAMADHAN 


>>> mystring = "Banana" 


>>> mystring.lower() 


'banana' 


11. Replace method atau replace() 


Gunakan replace method untuk mengganti spesifik karakter di dalam suatu string. 


>>> mystring = "I love apples and bananas" 


>>> mystring.replace("apples", "strawberries") 


'T love strawberries and bananas' 


Anda juga dapat menggunakan replace method dengan sintaksis atau penulisan kode 


program seperti berikut. 


>>> mystring = "apple apple apple apple apple banana banana banana" 


"on 


>>> mystring.replace("apple", "strawberries", 3) 


'strawberries strawberries strawberries apple apple banana banana banana' 


MUHAMAD RAFLI RAMADHAN 


Note : Angka 3 yang terdapat di dalam parameter replace method di atas merupakan 
banyaknya jumlah karakter "apple" yang ingin diganti menjadi "strawberries". 
Jika Anda tidak memberikan arguments pada parameter ini, maka Python akan 


mengganti semua karakter. 


12. Split method atau split() 


Gunakan split method untuk memecah string menjadi item-item yang berbentuk list. 


>>> mystring = "I love apples and bananas" 


>>> mystring.split() 


['Т', 'love', 'apples', 'and', 'bananas'] 


Anda juga dapat menentukan spesifik karakter yang digunakan sebagai pemisah antara 


item satu dengan item yang lain. 


>>> mystring = "I love apples, grapes, and bananas" 


>>> mystring.split(", ") 


['I love apples', 'grapes', 'and bananas') 


MUHAMAD RAFLI RAMADHAN 


>>> mystring = "apple#banana#grape and strawberry#avocado, watermelon, orange" 


>>> mystring.split("#") 


['apple', 'banana', 'grape and strawberry’, ‘avocado, watermelon, orange'] 


Anda juga dapat menggunakan split method dengan sintaksis atau penulisan kode 


program seperti berikut. 


>>> mystring = "apple#banana#grape and strawberry#avocado, watermelon, orange" 
>>> mystring.split("#", 1) 


('apple', 'banana#grape and strawberry#avocado, watermelon, orange') 


>>> mystring = "I love apples, grapes, and bananas" 


>>> mystring.split(" ", 2) 


IT', 'love', 'apples, grapes, and bananas') 


Note : Angka 1 dan 2 yang terdapat di dalam kedua parameter split method di atas 


digunakan untuk menentukan berapa banyak split yang dilakukan. 


13. Strip method atau strip() 


Gunakan strip method untuk menghapus semua spasi yang terletak di awal dan di 


MUHAMAD RAFLI RAMADHAN 


akhir dari suatu string. 


>>> mystring =" apple" 
>>> mystring.strip() 
'apple' 


>>> mystring = "apple 


>>> mystring.strip() 


'apple' 


>>> mystring =" apple 


>>> mystring.strip() 


'apple' 


Anda juga dapat menggunakan split method dengan sintaksis atau penulisan kode 
program seperti berikut. 


>>> mystring = "AtitfappleiHHAHHHHHHHHHBHHHHI" 


>>> mystring.strip(".") 


'apple' 


MUHAMAD RAFLI RAMADHAN 


>>> mystring = "123abcdefghijklmnopgrstuvwxyz12300123123" 


>>> mystring.strip(" 123") 


'abcdefghijklmnopgrstuvwxyz12300' 


Note : Karakter # dan 123 yang terdapat di dalam parameter strip method di atas akan 
menghapus semua karakter # dan 123 yang terletak di awal dan di akhir dari string 
yang bernama mystring. Ingat, jika Anda menggunakan strip method tanpa parameter, 
maka Python akan menghapus spasi yang terletak di awal dan di akhir dari string 
yang Anda maksud. Sedangkan, jika Anda menggunakan string method dengan 
parameter, maka karakter yang terdapat di dalam parameter tersebut akan dihapus 


oleh Python jika terletak di awal dan di akir dari string yang Anda maksud. 


Section 2.8 : String Formatting 


Python juga menyediakan pemformatan untuk string. Pemformatan suatu string memerlukan 


placeholder, tempat untuk menempatkan pemformatan. 


mystring = "Hello, my name is {}. And I am {} years old" 


MUHAMAD RAFLI RAMADHAN 


placeholder ^ placeholder 


1. % Format 


String formatting yang satu ini merupakan string formatting lama. String formatting ini 
ditandai dengan Yoargument specifier. Berikut adalah argument specifier untuk string 


formatting ini. 


e Yos digunakan untuk memformat string 
e %d digunakan untuk memformat integer number 
e %f digunakan untuk memformat float number 


e %x/%X digunakan untuk memformat hexadecimal number 


Berikut adalah contoh penggunakan Yo format di dalam Python. 


>>> mystring = "Hello, Yos" Yo "World!" 
>>> mystring 


'Hello, World!" 


>>> name = "Rafli" 


>>> mystring = "Hello, my name is Yos" Yo name 


>>> mystring 


MUHAMAD RAFLI RAMADHAN 


‘Hello, my name is Rafli' 


>>> name = "Rafli" 


>>> age = 90 
>>> mystring = "Hello, my name is Yos. And I am %d years old" Yo (name, age) 
>>> mystring 


'Hello, my name is Rafli. And I am 90 years old' 


. .format() Format 
String formatting yang satu ini mulai muncul pada Python versi 2.7 ke atas. String 


formatting ini ditandai dengan .format(). 


Berikut adalah contoh penggunakan .format() format di dalam Python. 


>>> mystring = "Hello, my name is {}. I love learning {}" 


>>> mystring.format("Rafli", "Python") 


'Hello, my name is Rafli. | love learning Python' 


MUHAMAD RAFLI RAMADHAN 


>>> mystring = "123 {}56{}89{}" 


>>> mystring.format("4", "7", "0") 


'1234567890' 


Anda juga dapat merujuk ke format yang Anda maksud. Ketika Anda merujuk ke 


format yang Anda maksud, Anda dapat mengacak urutan format Anda. 


>>> name = "Rafli" 

>>> age = 90 

>>> mystring = "Hello, my name is {nama}. And I am {umur} years old" 
>>> mystring.format(nama=name, umur=age) 

‘Hello, my name is Rafli. And I am 90 years old' 

>>> mystring.format(umur-age, nama=name) 


"Нео, my name is Rafli. And | am 90 years old' 


3. F-string Format 
F-string format merupakan string formatting terbaru dari Python. String formatting ini 


terdapat di Python versi 3.6 ke atas. 


Berikut adalah contoh penggunakan f-string format di dalam Python. 


>>> name = "Rafli" 


MUHAMAD RAFLI RAMADHAN 


>>> age = 90 


>>> mystring = My name is {name}. And I am {age} years old" 


>>> mystring 


'My name is Rafli. And | am 90 years old' 


>>> name = "Rafli" 

>>> hobby = "swimming" 

>>> print(f"My name is {name}. My hobby is {hobby}") 
My name is Rafli. My hobby is swimming 


4. Template String Formatting 
String formatting yang satu ini berasal dari string library. String library merupakan 
built-in library, yang berarti bahwa string library telah terinstal secara otomatis pada 
Python. Untuk menggunakan template string formatting, Anda perlu mengimpor string 


library terlebih dahulu dengan mengetikkan from string import Template. 


>>> from string import Template 


>>> name = "Rafli" 


>>> age = 90 


>>> mystring = Template("Hello, my name is $nama. And I am $umur years old") 


>>> mystring.substitute(nama=name, umur=age) 


‘Hello, my name is Rafli. And | am 90 years old" 


MUHAMAD RAFLI RAMADHAN 


PO 


Section 2.9 : Len Function in String 


Anda dapat menghitung berapa banyak jumlah karakter yang terdapat di dalam suatu string 


menggunkan /en function. 


>>> mystring = "0123456789" 


>>> len(mystring) 


10 


Len function menganggap spasi sebagai karakter, yang berarti bahwa spasi juga akan dihitung 


oleh len function. 


>>> mystring = "0123 456 789" 


>>> len(mystring) 


12 


MUHAMAD RAFLI RAMADHAN 


Section 2.10 : Convert String to Another Data Type 


1. int(), berfungsi untuk merubah string ke tipe data integer. 


>>> mystring = "90" 


>>> x = int(mystring) 
>>> type(x) 


<class 'int'» 


2. long(), berfungsi untuk merubah string ke tipe data long (khusus Python 2). 


>>> mystring = "90" 


>>> x = long(mystring) 


>>> type(x) 


<class 'long'» 


3. float(), berfungsi untuk merubah string ke tipe data float. 


MUHAMAD RAFLI RAMADHAN 


>>> mystring = "90" 


>>> x = float(mystring) 


>>> type(x) 


<class 'float'» 


4. complex(), berfungsi untuk merubah string ke tipe data complex. 


>>> mystring = "90" 
>>> x = complex(mystring) 
>>> type(x) 


<class 'complex'> 


5. list(), berfungsi untuk merubah string ke tipe data list. 


6. tuple(), berfungsi untuk merubah string ke tipe data tuple. 


>>> mystring = "90" 


>>> x = tuple(mystring) 


>>> type(x) 


MUHAMAD RAFLI RAMADHAN 


«class 'tuple'> 


7. set(), berfungsi untuk merubah string ke tipe data set. 


>>> mystring = "90" 
>>> x = set(mystring) 


>>> type(x) 


«class 'set'» 


8. frozenset(), berfungsi untuk merubah string ke tipe data frozen set. 


>>> mystring = "90" 
>>> x = frozenset(mystring) 
>>> type(x) 


«class 'frozenset'» 


9. bool(), berfungsi untuk merubah string ke tipe data boolean. 


>>> mystring = "90" 


>>> x = bool(mystring) 


MUHAMAD RAFLI RAMADHAN 


>>> type(x) 


<class 'bool'» 


Section 2.11 : Raw String 


Raw string merupakan string yang dibuat dengan tanda r atau R. Raw string akan menganggap 
backslash atau \ sebagai karakter dan bukan escape character. Gunakan raw string ketika 
Anda ingin menampilkan suatu string yang berisikan backslash atau \ dan Anda ingin backslash 


tersebut menjadi karakter, bukan menjadi escape character. 


e Tanpa menggunakan raw string. 


>>> mystring = "Hello\nWorld!" 
>>> print(mystring) 

Hello 

World! 


>>> mystring = "Hello\tWorld!" 


>>> print(mystring) 


Hello World! 


MUHAMAD RAFLI RAMADHAN 


e Menggunakan raw string. 


>>> mystring = r"Hello\nWorld!" 


>>> print(mystring) 


Hello\nWorld! 


>>> mystring = r"Hello\tWorld!" 
>>> print(mystring) 


Hello\tWorld! 


Anda tidak dapat membuat raw string dengan single backslash di akhir string Anda. 


>>> print(r"Hello World!\") 
File "<stdin>", line 1 


print(r"Hello World!\") 


A 


SyntaxError: EOL while scanning string literal 


MUHAMAD RAFLI RAMADHAN 


>>> print(r"Apple\") 


File "<stdin>", line 1 
print(r" Apple\") 


^ 


SyntaxError: EOL while scanning string literal 


Untuk mengatasi masalah di atas, tambahkan karakter setelah single backslash yang berada di 


akhir string Anda. 


>>> print(r"Hello World! x") 
Hello World!\x 


>>> print(r'AppleV") 
AppleV 


MUHAMAD RAFLI RAMADHAN 


Section 2.12 : Check Existence Characters in String 


Anda dapat mengecek keberadaan karakter tertentu menggunakan keyword in dan not in. 


e In keyword 


Keyword in akan menampilkan True jika karakter yang Anda maksud terdapat di string 
yang Anda maksud. Dan akan menampilkan False jika karakter yang Anda maksud tidak 


terdapat di string yang Anda maksud. 


>>> mystring = "Hello, World!" 


>>> "Hello" in mystring 


True 


>>> mystring = "Hello, World!" 
>>> "Rafli" in mystring 


False 


Perhatikan betul huruf besar-kecil karakter Anda. Python merupakan suatu bahasa 
pemrograman case sensitive, yang berarti bahwa huruf besar-kecil sangat 


berpengaruh. Misalnya untuk kata "Hello". Kata "Hello" dan "hello" sangatlah berbeda. 


>>> mystring = "Hello, World!" 


MUHAMAD RAFLI RAMADHAN 


>>> "Hello" in mystring 


True 


>>> mystring = "Hello, World!" 
>>> "hello" in mystring 


False 


e Not in keyword 
Keyword not in akan menampilkan True jika karakter yang Anda maksud tidak terdapat 
di string yang Anda maksud. Dan akan menampilkan False jika karakter yang Anda 


maksud terdapat di string yang Anda maksud. 


>>> mystring = "Hello, World!" 
>>> "Hello" not in mystring 


False 


>>> mystring = "Hello, World!" 


>>> "Rafli" not in mystring 


True 


MUHAMAD RAFLI RAMADHAN 


MUHAMAD RAFLI RAMADHAN 


Chapter 3 


List Data Type 


Section 3.1 : Creating List 


List data type adalah suatu tipe data mutable (isinya dapat dirubah) yang berisikan rangkaian 
item yang berurutan (ordered sequences). Value yang terdapat di dalam list data type disebut 


dengan item. Item satu dengan item yang lain dipisahkan dengan tanda koma. 


mylist = (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0] 
a] 


Gunakan square brackets atau [] untuk membuat list data type. 


MUHAMAD RAFLI RAMADHAN 


>>> mylist = [1, 2, 3, 4, 5] 


>>> print(mylist) 


[1, 2, 3, 4, 5] 


Section 3.2 : Lists Are Mutable and Are Ordered Sequences 


List data type merupakan suatu tipe data mutable, yang berarti bahwa Anda dapat merubah isi 


atau item di dalam list. 


>>> mylist = (1, 2, 3] 
>>> mylist[1] = 1 
>>> print(mylist) 


[1.15.3] 


Seperti yang Anda lihat pada contoh kode program di atas, Anda dapat merubah isi dari sebuah 
list. 


List berisikan rangkaian item yang berurutan (ordered sequences), yang berarti bahwa item yang 


terdapat di dalam list memiliki index dan Anda dapat melakukan duplikasi item di dalam list. 


>>> mylist = (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0] 


MUHAMAD RAFLI RAMADHAN 


>>> mylist[0] 


1 
>>> mylist[8] 


9 


Section 3.3 : Accessing List Items 


Gunakan sintaks seperti di bawah ini untuk mengakses spesifik item di dalam list. 


listfindex) 


>>> mylist = ["a", "b", "c", "d", "e", "f", "g", "h"] 
>>> mylist[7] 

ht 

>>> mylist[5] 


Е 


>>> mylist[0] 


MUHAMAD RAFLI RAMADHAN 


Section 3.4 : String Slicing 


Anda juga dapat mengakses karakter yang terdapat di dalam /ist menggunakan jangkauan, 


proses ini dinamakan slicing. 


slice[start : end] 


Deskripsi : 


e Start: Awal dimulainya slicing 


e End : Berakhirnya slicing 


Note : Index suatu karakter yang berada di dalam end tidak akan ditampilkan di hasil 
atau output. Misalnya jika Anda menuliskan slicing[1 : 10], maka Python hanya akan 
menampilkan karakter index ke 1 sampai index ke 9, index ke 10 tidak akan ditampilkan 


di dalam hasil atau output. 


Asumsikan bahwa Anda ingin menampilkan karakter index ke 1 sampai index ke 5 yang 


terdapat di dalam mylist. Maka Anda seharusnya menuliskan kode program seperti di bawah ini. 


>>> mylist = (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7] 


>>> mylist[1 : 6] 
[2, 3, 4, 5, 6] 


MUHAMAD RAFLI RAMADHAN 


1 


Note : Kode program diatas hanya akan menampilkan karakter di dalam variable mylist 
mulai index ke 1 sampai index ke 5, index ke 6 tidak akan muncul di dalam hasil atau 


output. 
Gunakan sintaksis atau penulisan kode program seperti di bawah ini untuk mengakses suatu 


karakter dari index pertama atau 0 sampai index tertentu. 


slice[: end] 


index ke 0 


slice[start :] 


index terakhir 


MUHAMAD RAFLI RAMADHAN 


1 


Jika Anda ingin mengakses suatu karakter di dalam /ist yang dimulai dari index Ке 0 sampai 


index ke 5, maka Anda dapat menulis kode program seperti di bawah ini. 


>>> mylist = [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7] 


>>> mylist[: 6] 


[1, 2, 3, 4, 5, 6] 


Jika Anda ingin mengakses suatu karakter di dalam /ist yang dimulai dari index ke 4 sampai 


index terakhir, maka Anda dapat menulis kode program seperti di bawah ini. 


>>> mylist = (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7] 


>>> mylist[4:] 


[5, 6, 7] 


Anda juga dapat menggunakan negative indexing untuk slicing. 


MUHAMAD RAFLI RAMADHAN 


>>> mylist = (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7] 
>>> mylist[-6:-1] 


[2, 3, 4, 5, 6] 


>>> mylist = [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7] 
>>> mylist[-2 :] 


[6, 7] 


Section 3.5 : List Stride Slicing 


Anda juga dapat mengakses karakter yang terdapat di dalam list menggunakan jangkauan 


dan langkah tertentu, proses ini dinamakan stride slicing. 


slice[start : end : stride] 


Deskripsi : 


e Start : Awal dimulainya slicing 
e Епа: Berakhirnya slicing 


Stride : Jumlah langkah yang digunakan untuk slicing 


MUHAMAD RAFLI RAMADHAN 


Note : Index suatu karakter yang berada di dalam end tidak akan ditampilkan di hasil 


atau output. Misalnya jika Anda menuliskan slicing[1 : 10], maka Python hanya akan 
menampilkan karakter index ke 1 sampai index ke 9, index ke 10 tidak akan ditampilkan 


di dalam hasil atau output. 


Berikut adalah gambaran stride slicing. 


>>> mylist = (0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9] 
>>> mylist[0 : 8 : 2] 
[0, 2, 4, 6] 


mystring=[0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9] 


VU 
VW 


Tt langkah atau 2 strides 


MUHAMAD RAFLI RAMADHAN | eo | 


Berikut adalah contoh stride slicing. 


>>> mylist = (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16] 
>>> mylist[1 : 7 : 2] 
(2, 4, 6] 


>>> mylist = (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16] 
>>> mylist[1 : 15 : 6] 
(2, 8, 14] 


Jika Anda ingin mengakses semua karakter yang terdapat di dalam suatu list mulai index 
pertama atau 0 sampai index terakhir dengan langkah atau stride 8, Anda dapat 


menuliskan kode program seperti di bawah ini. 


>>> mylist = (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16] 


>>> mylist[::8] 


MUHAMAD RAFLI RAMADHAN 


Anda juga dapat menggunakan negative indexing untuk stride slicing. 


>>> mylist = (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16] 


>>> mylist[::-3] 


(16, 13, 10, 7, 4, 1] 


>>> mylist = (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16] 
>>> mylist[::-1] 


[16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1] 


Section 3.6 : List Concatenation 


Anda juga dapat menggabungkan suatu item pada suatu /ist dengan list yang lainnya 
menjadi satu, proses penggabungan ini dinamakan concatenation. Gunakan tanda + untuk 


melakukan concatenation. 


>>> mylistl = (1, 2, 3, 4, 5] 


MUHAMAD RAFLI RAMADHAN 


>>> mylist2 = (6, 7, 8, 9, 10] 


>>> mynewlist = mylistl + mylist2 


>>> mynewlist 


[1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10] 


Anda juga dapat menggunakan extend dan append method untuk melakukan concatenation. 


>>> mylistl = (1, 2, 3, 4, 5] 
>>> mylist2 = [6, 7, 8, 9, 10] 
>>> mylistl.extend(mylist2) 
>>> mylistl 


[1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10] 


>>> mylistl = [1, 2, 3, 4, 5] 
>>> mylist2 = (6, 7, 8, 9, 10] 


>>> for item in mylist2: 


mylistl .append(item) 


>>> mylistl 


[1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10] 


Anda juga dapat menggunakan * operator untuk melakukan concatenation. 


MUHAMAD RAFLI RAMADHAN 


>>> mylistl = [1, 2, 3, 4, 5] 
>>> mylist2 = [6, 7, 8, 9, 10] 


>>> mynewlist = [*mylistl, *mylist2] 
>>> mynewlist 


[1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10] 


Section 3.7 : Change Specific List Items 


Gunakan sintaks seperti di bawah ini untuk merubah spesifik item di dalam list. 


listindex] = new item 


>>> mylist = ["a", "b", "с", "d", "е", "f 


>>> mylist[0] = "apple" 


>>> mylist 


['apple', 'b', ‘cl, 'd', 'e', 'f] 


Anda juga dapat merubah beberapa item di dalam /ist sekaligus menggunakan sintaks seperti 


contoh kode program di bawah ini. 


MUHAMAD RAFLI RAMADHAN ва | 


>>> mylist A ("a", "b", "c", "d", "е", "P 


>>> mylist[2:] = AA "p", "x" 


>>> mylist 


['а', "b', т, р’, ра 


Section 3.8 : List Methods 


List methods digunakan untuk memanipulasi atau mengontrol suatu /ist. Sintaks atau 


penulisan kode program dari list methods adalah sebagai berikut. 


list.method() atau list.method(parameter) 


Berikut adalah beberapa list methods yang sering digunakan untuk memanipulasi atau 


mengontrol suatu list. 


1. Append method atau append() 


Gunakan append method untuk menambahkan item ke index terakhir dari /ist Anda. 


MUHAMAD RAFLI RAMADHAN 


>>> mylist = [1, 2, 3, 4, 5] 
>>> mylist.append(6) 


>>> mylist 


(1, 2, 3, 4, 5, 6] 


>>> mylist = [1, 2, 3, 4, 5] 
>>> myitem = [6, 7, 8, 9, 0] 
>>> mylist.append(myitem) 
>>> mylist 


[1, 2, 3, 4, 5, [6, 7, 8, 9, 011 


2. Extend method atau extend() 
Gunakan extend method untuk menambahkan item yang berada di dalam suatu list ke 


index terakhir dari list Anda. 


>>> mylistl = [1, 2, 3] 
>>> mylist2 = [4, 5, 6] 


>>> mylistl .extend(mylist2) 


>>> mylistl 


[1, 2, 3, 4, 5, 6] 


MUHAMAD RAFLI RAMADHAN EN 


>>> mylistl = [1, 2, 3, 4, 5] 


>>> mylist2 = [6, 7, 8, 9, 0] 
>>> mylistl.extend(mylist2) 
>>> mylistl 


[1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0] 


3. Copy method atau copy() 


Gunakan copy method untuk menggandakan atau meng-copy suatu list. 


>>> mylist = (1, 2, 3, 4, 5] 
>>> mycopylist = mylist.copy() 
>>> mycopylist 


(1, 2, 3, 4, 5] 


4. Clear method atau clear() 


Gunakan clear method untuk menghapus semua item yang berada di dalam suatu list. 


>>> mylist = (1, 2, 3, 4, 5] 


>>> mylist.clear() 


>>> mylist 


ü 


MUHAMAD RAFLI RAMADHAN 


PO 


5. Count method atau count() 
Gunakan count method untuk menampilkan jumlah spesifik item yang berada di 


dalam suatu list. 


>>> mylist = (1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5] 


222 mylist.count(1) 


2 


"on "on 


>>> mylist = ["apple", "apple", "apple", "banana"] 
>>> mylist.count("apple") 


3 


6. Index method atau index() 


Gunakan index method untuk mencari spesifik item di dalam suatu /ist dan 


menampilkan index pertama kali item tersebut ditemukan. 


>>> mylist = (1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5] 


>>> mylist.index(1) 


0 


MUHAMAD RAFLI RAMADHAN ES 


| 


Maksud dari index method di atas adalah Anda ingin mencari karakter "1" di dalam list 
yang bernama mylist, kemudian menampilkan index pertama kali item tersebut 


ditemukan. 


Insert method atau insert() 
Gunakan insert method untuk memasukan item ke dalam suatu list dengan index 


tertentu. 


>>> mylist = ["а", "b", "c", "d", "e"] 


>>> mylist.insert(0, "apple") 


>>> mylist 


l'apple', ‘a’, 'b', 'c', 'd', 'e'] 


Note : Argument 0 pada parameter insert method di atas adalah index dimana Anda 


ingin memasukan item "apple". 


Pop method atau method() 


Gunakan pop method untuk menghapus item terakhir dari suatu /ist. 


>>> mylist = (1, 2, 3, 4, 5] 
>>> mylist.pop() 
5 


>>> mylist 


MUHAMAD RAFLI RAMADHAN EB 


(1, 2, 3, 4] 


Anda juga dapat menggunakan pop method untuk menghapus spesifik item yang 


berada di dalam suatu /ist menggunakan index dari item tersebut. 


>>> mylist = (1, 2, 3, 4, 5] 


>>> mylist.pop(0) 


1 
>>> mylist 


(2, 3, 4, 5] 


9. Remove method atau remove() 
Gunakan remove method untuk menghapus item di dalam suatu /ist. Item yang dihapus 
disini adalah item yang pertama kali muncul atau item yang berada pada urutan 


paling awal. 


>>> mylist = [1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5] 


>>> mylist.remove(3) 


>>> mylist 


[1, 2, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5] 


MUHAMAD RAFLI RAMADHAN 


"on "on 


>>> mylist = ["apple", "apple", "banana", "apple"] 


>>> mylist.remove("apple") 


>>> mylist 


"on 


["apple", "banana", "apple"] 


10. Reverse method atau reverse() 
Gunakan reverse method untuk mengurutkan item yang berada di dalam suatu list 


dari urutan terbesar ke terkecil. 


>>> mylist = (1, 2, 3, 4, 5] 
>>> mylist.reverse() 
>>> mylist 


[5, 4, 3, 2, 1] 


>>> mylist = ["a", "b", "c"] 


>>> mylist.reverse() 


>>> mylist 


['c", "b", "a"] 


MUHAMAD RAFLI RAMADHAN 


>>> mylist = ["А", "a", "b", "B", "c", "C"] 


>>> mylist.reverse() 


>>> mylist 


CC, 'c', 'B', 'b', 'a', 'A'] 


11. Sort method atau sort() 
Gunakan sort method untuk mengurutkan item yang berada di dalam suatu list dari 


urutan terkecil ke terbesar. 


>>> mylist = ["с", "b", "a"] 


>>> mylist.sort() 
>>> mylist 


["a", "b", "c"] 


>>> mylist = [20, 40, 10, 30, 50] 


>>> mylist.sort() 


>>> mylist 


[10, 20, 30, 40, 50] 


Anda juga dapat mengurutkan item yang berada di dalam suatu /ist dari urutan 
terbesar ke terkecil menggunakn sort method dengan sintaks seperti contoh kode 


program di bawah ini. 


MUHAMAD RAFLI RAMADHAN 


>>> mylist = (20, 40, 10, 30, 50] 


>>> mylist.sort(reverse=True) 


>>> mylist 


[50, 40, 30, 20, 10] 


Note : Anda tidak dapat mengurutkan tipe data string dengan integer dan 


sebagainya. 


>>> mylist = П, 2; 3, "а", "b", "c"] 
>>> mylist.sort() 


Traceback (most recent call last): 


File "<stdin>", line 1, in «module» 


TypeError: '«' not supported between instances of 'str' and 'int' 


Section 3.9 : Iterating Lists 


Gunakan for loop untuk melakukan iterasi pada suatu list. 


MUHAMAD RAFLI RAMADHAN 


>>> mylist = (1, 2, 3, 4, 5, 6] 


>>> for x in mylist: 


print(x) 


Anda juga dapat menggunakan range function untuk melakukan iterasi pada suatu list. 


>>> for x in range(len(mylist)): 


print(mylist[x]) 


MUHAMAD RAFLI RAMADHAN 


о л A Ut N 


Section 3.10 : Len Function in Lists 


Anda dapat menampilkan jumlah item yang terdapat di dalam suatu list menggunakan len 


function. 


>>> mylist = (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10] 
>>> len(mylist) 


10 


>>> mylist = (1, 2, 3, 4, 5, 6] 


>>> mylist.clear() 


>>> len(mylist) 


0 


Section 3.11 : Nested Lists 


MUHAMAD RAFLI RAMADHAN 


Nested list adalah list yang berada di dalam list. 


>>> mylist = [[1, 2, 3], (4, 5, 6], [7, 8, 91] 


>>> mylist 


(K1, 2, 3], (4, 5, 6], (7, 8, 911 


>>> mylist = (fx, x] for x in range(10)] 
>>> mylist 


(LO, 0], (1, 1], (2, 2), (3, 3], (4, 41, (5, 5), (6, 6], (7, 71, (8, 81, (9, 911 


Asumsikan bahwa Anda ingin mengakses item di dalam item pada suatu /ist berikut ini. 


mylist = [[1, 2, 3], (4, 5, 6], (7, 8, 911 


Untuk mengakses item nested list, gunakan sintaks berikut ini. 


listfindex list][index nested list] 


MUHAMAD RAFLI RAMADHAN 


>>> mylist = [[1, 2, 3], [4, 5, 6], 17, 8, 9]] 
>>> mylist[0][2] 

3 

>>> mylist[1][0] 


4 
>>> mylist[2][2] 
9 


Terdapat suatu nested list yang complex. Bentuk nested list complex adalah seperti berikut ini. 


>>> mylist = ["apple", ["b", "с", ["banana", "grape"]], (1, 2, 3, 4, (100, 200, 300, (400, 5001]]] 


Asumsikan bahwa Anda ingin mengakses item "grape" yang terdapat pada nested list di atas. 
Maka hal pertama yang harus Anda lakukan adalah mengetahui item "grape" berada di dalam 


index list berapa. Terlihat jelas bahwa item "grape" berada pada index list 1. 


>>> mylist[1] 


['b', 'c', ['banana', 'grape']] 


MUHAMAD RAFLI RAMADHAN 


Lalu, hal yang harus Anda lakukan selanjutnya adalah mengetahui /ist yang memuat item 
"grape" berada pada index berapa. Terlihat jelas bahwa list yang memuat item "grape" berada 


pada index 2. Tuliskan index 2 di samping kanan index 1. 


>>> mylist[1][2] 


('banana', 'grape'] 


Hal terakhir yang harus Anda lakukan adalah mengetahui item "grape" berada pada index berapa. 
Terlihat jelas bahwa item "grape" berada pada index 1. Tuliskan index 1 di samping kanan 


index 2. 


>>> mylist[1][2][1] 
‘grape’ 


Urutan langkah-langkah di atas cara bagaimana mengakses item pada nested list. Untuk 


mengetes pemahaman Anda, silahkan coba akses item "hacked" pada nested list di bawah ini. 


mylist = ["You", ["need", ("to"), ["access", ["item", ["hacked""]]], "in", "this", ["nested list"]]] 


Hasil atau output Anda harus seperti berikut ini. 


MUHAMAD RAFLI RAMADHAN 


'hacked' 


Section 3.12 : Checking Existence Items in Lists 


Untuk mengecek keberadaan item tertentu di dalam suatu list, gunakan keyword in dan not in. 


In keyword 
Keyword in akan menampilkan True jika item yang Anda maksud terdapat di list yang 
Anda maksud. Dan akan menampilkan False jika item yang Anda maksud tidak 


terdapat di list yang Anda maksud. 


>>> mylist = (1, 2, 3, 4, "Apple"] 


>>> "Apple" in mylist 


True 


>>> mylist = (1, 2, 3, 4, "Apple"] 
>>> "hacked" in mylist 


False 


MUHAMAD RAFLI RAMADHAN 


Perhatikan betul huruf besar-kecil item Anda. Python merupakan suatu bahasa 
pemrograman case sensitive, yang berarti bahwa huruf besar-kecil sangat 
berpengaruh. Misalnya untuk kata "Apple". Kata "Apple" dan "apple" sangatlah 
berbeda. 


>>> mylist = (1, 2, 3, 4, "Apple"] 


>>> "Apple" in mylist 


True 


>>> mylist = (1, 2, 3, 4, "Apple"] 
>>> "apple" in mylist 


False 


e Not in keyword 
Keyword not in akan menampilkan True jika item yang Anda maksud tidak terdapat di 
list yang Anda maksud. Dan akan menampilkan False jika item yang Anda maksud 


terdapat di list yang Anda maksud. 


>>> mylist = (1, 2, 3, 4, "Apple"] 


>>> "hacked" not in mylist 


True 


MUHAMAD RAFLI RAMADHAN EB 


>>> mylist = (1, 2, 3, 4, "Apple"] 


>>> "Apple" not in mylist 


False 


Section 3.13 : Del Statement in List 


Del statement digunakan untuk menghapus suatu list. 


>>> mylist = [1, 2, 3, 4, 5] 

>>> mylist 

[1, 2, 3, 4, 5] 

>>> del mylist 

>>> mylist 

Traceback (most recent call last): 
File "<stdin>", line 1, in <module> 


NameError: name 'mylist' is not defined 


>>> import string 


>>> mylist = [[x] for x in string.ascii lowercase] 


>>> mylist 


MUHAMAD RAFLI RAMADHAN 


[гат], [b], [e], Pd], Pe], CP), Гг], ГЪ], Г], ГЪ CD ГЇ], [ma], [a], [07]; [pi], Pa, 177, 17, 
[e], Pu, Pv [wi], [<], ГУ], Г/Л] 


>>> del mylist 


>>> mylist 


Traceback (most recent call last): 
File "<stdin>", line 1, in «module» 


NameError: name 'mylist' is not defined 


Section 3.14 : Empty Lists 


Empty list adalah suatu /ist yang tidak memiliki item satupun. 


>>> myemptylist = [] 
>>> myemptylist 


П 


Anda dapat menambahkan item ke dalam empty list menggunakan append method. 


>>> myemptylist = [] 


>>> for x in range(10): 


myemptylist.append(x) 


MUHAMAD RAFLI RAMADHAN 


>>> myemptylist 


(0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9] 


MUHAMAD RAFLI RAMADHAN 


Chapter 4 


Tuple Data Type 


Section 4.1 : Creating Tuple 


Tuple data type adalah suatu tipe data immutable (isinya tidaka dapat dirubah) yang berisikan 
rangkaian item yang berurutan (ordered sequences). Value yang terdapat di dalam tuple data type 


disebut dengan item. Item satu dengan item yang lain dipisahkan dengan tanda koma. 


mytuple = ("а", "Б", "c", "d", "е", "f7 
(| 


Gunakan round brackets atau () untuk membuat tuple data type. 


MUHAMAD RAFLI RAMADHAN [58] 


>>> mytuple = ("apple", "banana", "pineapple") 


>>> print(mytuple) 


"on 


("apple", "banana", "pineapple") 


Tuple juga dapat dibuat tanpa menggunakan round brackets atau (). 


>>> mytuple = 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 
>>> type(mytuple) 


«class 'tuple'> 


Jika Anda ingin membuat tuple dengan hanya satu item, maka gunakan sintaks seperti berikut 


ini. 


>>> mytuplel = (1, ) 
>>> mytuple2 = 1, 
>>> type(mytuplel) 
<class 'tuple'> 


>>> type(mytuple2) 


<class 'tuple'> 


MUHAMAD RAFLI RAMADHAN 


Section 4.2 : Tuples Are Immutable and Are Ordered Sequences 


Tuple data type merupakan suatu tipe data immutable, yang berarti bahwa Anda tidak dapat 


merubah isi atau item di dalam tuple. 


>>> mytuple = ("apple", "banana", "pineapple") 


>>> mytuple[0] = "red" 


Traceback (most recent call last): 
File "<stdin>", line 1, in «module» 


TypeError: 'tuple' object does not support item assignment 


Seperti yang Anda lihat pada contoh kode program di atas, Anda tidak dapat merubah isi dari 
sebuah tuple. 


Tuple berisikan rangkaian item yang berurutan (ordered sequences), yang berarti bahwa item 
yang terdapat di dalam tuple memiliki index dan Anda dapat melakukan duplikasi item di dalam 


tuple. 


"on "on 


>>> mytuple = ("apple", "banana", "pineapple", "apple") 
>>> mytuple[0] 

'apple' 

>>> mytuple[3] 

'apple' 

>>> mytuple[2] 


'pineapple' 


MUHAMAD RAFLI RAMADHAN E 


| 


Section 4.3 : Accessing Tuple Item 


Gunakan sintaks seperti di bawah ini untuk mengakses spesifik item di dalam tuple. 


tuple[index] 


"on 


>>> mytuple = ("blue", "red", "green", "white", yellow") 


>>> mytuple[1] 
'red' 

>>> mytuple[0] 
‘blue! 

>>> mytuple[4] 
'yellow' 

>>> mytuple[3] 
'white' 

>>> mytuple[2] 


‘green! 


MUHAMAD RAFLI RAMADHAN 


Section 4.4 : Tuple Slicing 


Anda juga dapat mengakses karakter yang terdapat di dalam tuple menggunakan 


jangkauan, proses ini dinamakan slicing. 


slice[start : end] 


Deskripsi : 


e Start : Awal dimulainya slicing 


e End : Berakhirnya slicing 


Note : Jndex suatu karakter yang berada di dalam end tidak akan ditampilkan di hasil 
atau output. Misalnya jika Anda menuliskan slicing[1 : 10], maka Python hanya akan 
menampilkan karakter index ke 1 sampai index ke 9, index ke 10 tidak akan ditampilkan 


di dalam hasil atau output. 


Asumsikan bahwa Anda ingin menampilkan item index ke 1 sampai index ke 3 yang terdapat di 


dalam mytuple. Maka Anda seharusnya menuliskan kode program seperti di bawah ini. 


mon "on 


>>> mytuple = ("blue", "red", "green", "white", "yellow", "black", "grey") 


>>> mytuple[1:4] 


(‘red', 'green', white") 


MUHAMAD RAFLI RAMADHAN 


Note : Kode program diatas hanya akan menampilkan item di dalam variable mytuple mulai 


index ke 1 sampai index ke 3, index ke 4 tidak akan muncul di dalam hasil atau output. 


Gunakan sintaksis atau penulisan kode program seperti di bawah ini untuk mengakses suatu 


item dari index pertama atau 0 sampai index tertentu. 


slice[: end] 


index ke 0 


slice[start :] 


index terakhir 


MUHAMAD RAFLI RAMADHAN E 


Jika Anda ingin mengakses suatu item di dalam tuple yang dimulai dari index ke 0 sampai 


index ke 2, maka Anda dapat menulis kode program seperti di bawah ini. 


"on "on 


>>> mytuple = ("blue", "red", "green", "white", "yellow", "black", "grey") 


>>> mytuple[:3] 


('blue', 'red', 'green") 


Jika Anda ingin mengakses suatu karakter di dalam tuple yang dimulai dari index ke 3 


sampai index terakhir, maka Anda dapat menulis kode program seperti di bawah ini. 


"on "on 


>>> mytuple = ("blue", "red", "green", "white", "yellow", "black", "grey") 
>>> mytuple[3:] 


(‘white', 'yellow', 'black', 'grey') 


Anda juga dapat menggunakan negative indexing untuk slicing. 


"on "on 


>>> mytuple = ("blue", "red", "green", "white", "yellow", "black", "grey") 


>>> mytuple[-4:-1] 


(‘white', 'yellow', 'black") 


MUHAMAD RAFLI RAMADHAN | эо | 


>>> mytuple = ("blue", "red", "green", "white", "yellow", "black", "grey") 


>>> mytuple[-6:] 
(‘red', 'green', 'white', 'yellow', 'black', 'grey') 


Section 4.5 : Tuple Stride Slicing 


Anda juga dapat mengakses item yang terdapat di dalam tuple menggunakan jangkauan 


dan langkah tertentu, proses ini dinamakan stride slicing. 


slice[start : end : stride] 


Deskripsi : 
e Start: Awal dimulainya slicing 
e End : Berakhirnya slicing 


e Stride : Jumlah langkah yang digunakan untuk slicing 


Note : Index suatu karakter yang berada di dalam end tidak akan ditampilkan di hasil 


atau output. Misalnya jika Anda menuliskan slicing[1 : 10], maka Python hanya akan 


menampilkan karakter index ke 1 sampai index ke 9, index ke 10 tidak akan ditampilkan 


di dalam hasil atau output. 


MUHAMAD RAFLI RAMADHAN 


| 


Berikut adalah gambaran stride slicing. 


>>> mytuple = (0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9) 
>>> mylist[0 : 8 : 2] 
(0, 2, 4, 6) 


mytuple=(0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9) 


7 


———————————_ 2 langkah atau 2 strides 


7 


Berikut adalah contoh stride slicing. 


MUHAMAD RAFLI RAMADHAN 


>>> mytuple = ("blue", "red", "green", "white", "yellow", "black", "grey") 


>>> mytuple[1:6:2] 
(‘red', "white', 'black") 


"on "on 


>>> mytuple = ("blue", "red", "green", "white", "yellow", "black", "grey") 
>>> mytuple[-6:-3:2] 
('red', white") 


Jika Anda ingin mengakses semua karakter yang terdapat di dalam suatu tuple mulai index 
pertama atau 0 sampai index terakhir dengan langkah atau stride 3, Anda dapat 


menuliskan kode program seperti di bawah ini. 


"on "on 


>>> mytuple = ("blue", "red", "green", "white", "yellow", "black", "grey") 


>>> mytuple[::3] 


('blue', ‘white’, 'grey") 


Anda juga dapat menggunakan negative indexing untuk stride slicing. 


MUHAMAD RAFLI RAMADHAN 


>>> mytuple = ("blue", "red", "green", "white", "yellow", "black", "grey") 


>>> mytuple[::-3] 
('grey', 'white', 'blue") 


"on "on 


>>> mytuple = ("blue", "red", "green", "white", "yellow", "black", "grey") 
>>> mytuple[::-5] 
(‘grey’, red) 


Section 4.6 : Tuple Concatenation 


Anda juga dapat menggabungkan suatu item pada suatu tuple dengan tuple yang lainnya 
menjadi satu, proses penggabungan ini dinamakan concatenation. Gunakan tanda + untuk 


melakukan concatenation. 


>>> mytuplel = (1, 2, 3, 4, 5) 
>>> mytuple2 = (6, 7, 8, 9, 10) 


>>> mynewtuple = mytuplel + mytuple2 


>>> mynewtuple 


(1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10) 


Anda juga dapat menggunakan * operator untuk melakukan concatenation. 


MUHAMAD RAFLI RAMADHAN EN 


>>> mytuplel = (1, 2, 3, 4, 5) 


>>> mytuple2 = (6, 7, 8, 9, 10) 

>>> mynewtuple = (*mylistl, *mylist2) 
>>> mynewtuple 

(1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10) 


Section 4.7 : Tuple Methods 


Tuple methods digunakan untuk memanipulasi atau mengontrol suatu tuple. Sintaks atau 


penulisan kode program dari tuple methods adalah sebagai berikut. 


tuple.method() atau tuple.method(parameter) 


Tuple hanya memiliki dua methods, count dan index method. 


1. Count method atau count() 
Gunakan count method untuk menampilkan jumlah spesifik item yang berada di 


dalam suatu tuple. 


MUHAMAD RAFLI RAMADHAN 


>>> mytuple = ("blue", "red", "green", "white", "yellow", "black", "grey", "red", 


"red") 
>>> mytuple.count("red") 


3 


"on "o" 


>>> mytuple = ("blue", "red", "green", "white", "yellow", "black", "grey", "red", 
"red") 
>>> mytuple.count("nothing") 


0 


2. Index method atau index() 


Gunakan index method untuk mencari spesifik item di dalam suatu tuple dan 


menampilkan index pertama kali item tersebut ditemukan. 


>>> mytuple = ("blue", "red", "green", "white", "yellow", "black", "grey", "red", 


"red") 


>>> mytuple.index("red") 
1 


MUHAMAD RAFLI RAMADHAN E 


Maksud dari index method di atas adalah Anda ingin mencari karakter "red" di dalam 
tuple yang bernama mytuple, kemudian menampilkan index pertama kali item 


tersebut ditemukan. 


Section 4.8 : Iterating Tuple 


Gunakan for loop untuk melakukan iterasi pada suatu tuple. 


>>> mytuple = ("blue", "red", "green", "white", "yellow", "black", "grey") 


>>> for item in mytuple: 


print(item) 


Anda juga dapat menggunakan range function untuk melakukan iterasi pada suatu tuple. 


MUHAMAD RAFLI RAMADHAN 


>>> for index in range(len(mytuple)): 


print(mytuple[index]) 


Section 4.9 : Len Function in Tuple 


Anda dapat menampilkan jumlah item yang terdapat di dalam suatu tuple menggunakan len 


function. 


"on "on 


>>> mytuple = ("blue", "red", "green", "white", "yellow", "black", "grey") 


>>> len(mytuple) 


7. 


MUHAMAD RAFLI RAMADHAN [ES 


>>> import string 


>>> mytuple = (string.ascii_letters) 


>>> len(mytuple) 
52 


Section 4.10 : Nested Tuple 


Nested tuple adalah tuple yang berada di dalam tuple. 


>>> mytuple = (1, 2, 3, (4, 5, 6)) 


>>> mytuple 


(1, 2, 3, (4, 5, 6)) 


Asumsikan bahwa Anda ingin mengakses item di dalam item pada suatu tuple berikut ini. 


mytuple = ((1, 2, 3), (4, 5, 6), (7, 8, 9)) 


MUHAMAD RAFLI RAMADHAN EB 


Untuk mengakses item nested tuple, gunakan sintaks berikut ini. 


tuple[index tuple][index nested tuple] 


>>> mytuple = ((1, 2, 3), (4, 5, 6), (7, 8, 9)) 


>>> mytuple[1][2] 
6 
>>> mytuple[0][1] 
2 
>>> mytuple[2][2] 
9 


Terdapat suatu nested tuple yang complex. Bentuk nested tuple complex adalah seperti berikut 


ini. 


>>> mytuple = ("apple", ("bb", "cc", ("banana", "grape")), (1, 2, 3, 4, (100, 200, 300, (400, 


500)))) 


Asumsikan bahwa Anda ingin mengakses item "banana" yang terdapat pada nested tuple di atas. 
Maka hal pertama yang harus Anda lakukan adalah mengetahui item "tuple" berada di dalam 


index tuple berapa. Terlihat jelas bahwa item "tuple" berada pada index tuple 1. 


MUHAMAD RAFLI RAMADHAN 


>>> mytuple[1] 


('b', 'c', ‘banana’, 'grape')) 


Lalu, hal yang harus Anda lakukan selanjutnya adalah mengetahui tuple yang memuat item 
"banana" berada pada index berapa. Terlihat jelas bahwa tuple yang memuat item "banana" 


berada pada index 2. Tuliskan index 2 di samping kanan index 1. 


>>> mytuple[1][2] 


('banana', 'grape') 


Hal terakhir yang harus Anda lakukan adalah mengetahui item "banana" berada pada index 
berapa. Terlihat jelas bahwa item "banana" berada pada index 0. Tuliskan index 0 di samping 


kanan index 2. 


>>> mytuple[1][2][0] 


'banana' 


Urutan langkah-langkah di atas cara bagaimana mengakses item pada nested tuple. Untuk 


mengetes pemahaman Anda, silahkan coba akses item "password" pada nested tuple di bawah 


MUHAMAD RAFLI RAMADHAN 


ini. 


mytuple = ("You", ("need", "to", ("access", "an", "item", ("called", ("password"), "in this", 


("tuple"))))) 


Hasil atau output Anda harus seperti berikut ini. 


'password' 


Section 4.11 : Checking Existence Items in Tuple 


Untuk mengecek keberadaan item tertentu di dalam suatu tuple, gunakan keyword in dan not in. 


e Inkeyword 
Keyword in akan menampilkan True jika item yang Anda maksud terdapat di tuple yang 
Anda maksud. Dan akan menampilkan False jika item yang Anda maksud tidak 


terdapat di tuple yang Anda maksud. 


"on 


>>> mytuple = ("banana", "pineapple", "apple") 


>>> "banana" in mytuple 


True 


MUHAMAD RAFLI RAMADHAN 


"on "on 


>>> mytuple = ("banana", "pineapple", "apple") 
>>> "password" in mytuple 


False 


Perhatikan betul huruf besar-kecil item Anda. Python merupakan suatu bahasa 
pemrograman case sensitive, yang berarti bahwa huruf besar-kecil sangat 
berpengaruh. Misalnya untuk kata "banana". Kata "Banana" dan "banana" sangatlah 


berbeda. 


"on "on 


>>> mytuple = ("banana", "pineapple", "apple") 
>>> "banana" in mytuple 


True 


"on "on 


>>> mytuple = ("banana", "pineapple", "apple") 


>>> "Banana" in mytuple 


False 


Not in keyword 
Keyword not in akan menampilkan True jika item yang Anda maksud tidak terdapat di 


tuple yang Anda maksud. Dan akan menampilkan False jika item yang Anda maksud 


MUHAMAD RAFLI RAMADHAN 


terdapat di tuple yang Anda maksud. 


mon 


>>> mytuple = ("banana", "pineapple", "apple") 


>>> "Apple" not in mytuple 


True 


"on "on 


>>> mylist = ("banana", "pineapple", "apple") 
>>> "password" not in mytuple 


False 


Section 4.12 : Del Statement in Tuple 


Del statement digunakan untuk menghapus suatu tuple. 


>>> mytuple = (1, 2, 3, 4, 5, 6) 
>>> del mytuple 

>>> mmytuple 

Traceback (most recent call last): 


File "<stdin>", line 1, in «module» 


NameError: name 'mmytuple' is not defined 


MUHAMAD RAFLI RAMADHAN 


>>> mylist = [x for x in range(20)] 


>>> mytuple = tuple(mylist) 


>>> mytuple 
(0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19) 


>>> del mytuple 


>>> mytuple 
Traceback (most recent call last): 
File "<stdin>", line 1, in <module> 


NameError: name 'mytuple' is not defined 


Section 4.13 : Empty Tuple 


Empty tuple adalah suatu tuple yang tidak memiliki item satupun. 


>>> myemptytuple = () 
>>> myemptytuple 


0 


MUHAMAD RAFLI RAMADHAN 


Chapter 5 


Dictionary Data Type 


Section 5.1 : Creating Dictionary 


Dictionary data type adalah suatu tipe data mutable (isinya dapat dirubah) yang berisikan 
rangkaian item yang berurutan (ordered sequences). Items yang terdapat di dalam dictionary data 
type disebut dengan key dan value. Key-value satu dengan key-value yang lain dipisahkan 


dengan tanda koma. 


dict = {key:value, key:value, key:value} 


mydict = ("a":1, "b":2, "c":3, "d":4, "e":5] 


Gunakan curly brackets atau {} untuk membuat dictionary data type. 


>>> mydict = ("a":1, "b":2, "c":3, "d':4, "e":5} 


>>> mydict 


MUHAMAD RAFLI RAMADHAN 


(ar 1, 'b': 2, 'c': 3, 'd 4, 'e': 5} 


Section 5.2 : Dictionary Are Mutable and Are Ordered Sequences 


Dictionary data type merupakan suatu tipe data mutable, yang berarti bahwa Anda dapat 


merubah value di dalam dictionary. 


>>> mydict = ("a":1, "b":2, "c":3, "d":4, "е":5} 
>>> mydict["a"] = "apple" 


>>> mydict["b"] = "blueberry" 


>>> mydict 


{'a': 'apple', 'b': 'blueberry', 'c': 3, 'd': 4, 'e': 5} 


Seperti yang Anda lihat pada contoh kode program di atas, Anda dapat merubah value dari 


sebuah dictionary. 


Section 5.3 : Accessing Dictionary Keys and Values 


Gunakan sintaks seperti di bawah ini untuk mengakses key di dalam dictionary. 


dict.keys() 


MUHAMAD RAFLI RAMADHAN 


>>> mydict = {"а":1, "Ь":2, "c":3, "d":4, "е":5} 
>>> mydict.keys() 
dict keys(['a', 'b', "с", 'd', 'e']) 


Gunakan sintaks seperti di bawah ini untuk mengakses spesifik va/ue di dalam dictionary. 


dict[key] 


>>> mydict = ("a":1, "b":2, "c":3, "d":4, "е":5} 
>>> mydict["a"] 

1 

>>> mydict["d"] 

4 


>>> mydict["c"] 


3 


Section 5.4 : Dictionary Concatenation 


MUHAMAD RAFLI RAMADHAN 


Anda juga dapat menggabungkan key-value yang terdapat pada suatu dictionary dengan 


dictionary yang lainnya menjadi satu, proses penggabungan ini dinamakan concatenation. 


1. Gunakan update method untuk melakukan concatenation. 


>>> mydictl = {"a":1, "b":2, "c":3, "d":4, "е":5} 


"n.n ШЕП 


>>> mydict2 = {"apple":"red", "banana":"yellow"} 


>>> mydictl.update(mydict2) 


>>> mydictl 


(at 1, 'b': 2, 'c': 3, 'd': 4, 'e': 5, 'apple': 'red', "banana': 'yellow'} 


2. Gunakan menggunakan ** operator untuk melakukan concatenation. 


>>> mydictl = {"a":1, "b":2, "c":3, "d":4, "е":5) 


>>> mydict2 = {"apple":"red", "banana":"yellow"} 


>>> mynewdict = (**mydictl, **mydict2} 


>>> mynewdict 


{'a': 1, 'b': 2, 'c': 3, 'd': 4, 'e': 5, 'apple': 'red', banana": 'yellow'} 


3. Gunakan pipe atau | (hanya dapat digunakan pada Python versi 3.9 atau versi yang lebih 


baru dari 3.9) untuk melakukan concatenation. 


MUHAMAD RAFLI RAMADHAN 


>>> mydictl = {"a":1, "b":2, "c":3, "d":4, "e":5} 


ШЕП 


>>> mydict2 = {"apple":"red", "banana":"yellow"} 
>>> mynewdict = mydictl | mydict2 
>>> mynewdict 


('a': 1, 'b': 2, 'c': 3, 'd': 4, 'e': 5, ‘apple’: 'red', ‘banana’: 'yellow'} 


Section 5.5 : Change Specific Dictionary Value 


Gunakan sintaks seperti di bawah ini untuk merubah spesifik value di dalam dictionary. 


dict[key] = new value 


>>> mydict = ("a":1, "b":2, "c":3, "d":4, "е":5} 


>>> mydict["a"] = "apple" 
>>> mydict["b"] = "banana" 
>>> mydict 


{'a': 'apple', 'b': banana’, 'c': 3, 'd 4, 'e': 5} 


Section 5.6 : Dictionary Methods 


MUHAMAD RAFLI RAMADHAN 


DictionaryList methods digunakan untuk memanipulasi atau mengontrol suatu dictionary. 


Sintaks atau penulisan kode program dari dictionary methods adalah sebagai berikut. 


dictionary.method() atau dictionary.method(parameter) 


Berikut adalah beberapa dictionary methods yang sering digunakan untuk memanipulasi atau 


mengontrol suatu dictionary. 


1. Copy method atau copy() 


Gunakan copy method untuk menggandakan atau meng-copy suatu dictionary. 


>>> mydict = {"а": Í; "b":2, "с":3, "4":4, "е": } 


>>> mycopydict = mydict.copy() 


>>> mycopydict 


{'a' 1, 'b': 2, 'c': 3, 'd 4, 'e': 5} 


2. Clear method atau clear() 


MUHAMAD RAFLI RAMADHAN 


Gunakan clear method untuk menghapus semua item yang berada di dalam suatu 


dictionary. 


>>> mydict = ("a":1, "b":2, "c":3, "d":4, "е":5} 


>>> mydict.clear() 
>>> mydict 


{} 


3. Fromkeys method atau fromkeys() 
Gunakan fromkeys method untuk membuat dictionary baru dengan spesifik key dari 


sebuah iterable object dan value. 


"on 


>>> mykey = ("apple", "banana", "cherries") 


>>> myvalue = "fruit" 


>>> mydict = dict.fromkeys(mykey, myvalue) 


>>> mydict 


('apple': ‘fruit’, 'banana': 'fruit', 'cherries': fruit!) 


Anda juga dapat menggunakan fromkeys method menggunakan satu argument, 


spesifik key dari sebuah iterable object. 


MUHAMAD RAFLI RAMADHAN 


"on 


>>> mykey = ("apple", "banana", "cherries") 


>>> mydict = dict.fromkeys(mykey) 


>>> mydict 


('apple': None, 'banana': None, 'cherries': None} 


4. Get method atau get() 


Gunakan get method untuk mendapatkan value dari spesifik key yang Anda berikan. 


>>> mydict = ("a":1, "b":2, "c":3, "d":4, "е":5} 
>>> mydict.get("a") 

1 

>>> mydict.get("c") 

3 

>>> mydict.get("e") 


5 


Jika Anda belum yakin mengenai ada-tidaknya spesifik key yang Anda berikan, 


gunakan sintaks seperti di bawah ini. 


dict.get(key, value) 


Note : Jika key yang Anda masukkan pada parameter get method tidak ada, maka object 


yang berada pada parameter value akan di tampilkan oleh Python. 


MUHAMAD RAFLI RAMADHAN 


>>> mydict = ("a":1, "b":2, "c":3, "d":4, "e":5} 


>>> mydict.get("nothing") #апра memasukan parameter value 
"mu 


>>> mydict.get( "nothing", "no key named nothing") #memasukan parameter value 


'no key named nothing' 


. Items method atau items() 
Gunakan items method untuk menampilkan semua key-value yang berada pada suatu 
dictionary. Key-value yang ditampikan dari items method ini diubah menjadi tuple 


data type yang berada di dalam list data type. 


>>> mydict = ("a":1, "b":2, "c":3, "d":4, "е":5} 


>>> mydict.items() 


dict items([('a', 1), ('b', 2), ('c', 3), ('d', 4), ('e', 5)]) 


. Keys method atau keys() 
Gunakan keys method untuk menampilkan semua key yang berada di dalam suatu 


dictionary. Key yang ditampilkan dari keys method ini diubah menjadi list data type. 


MUHAMAD RAFLI RAMADHAN 


>>> mydict = ("a":1, "b":2, "c":3, "d":4, "e":5} 
>>> mydict.keys() 


dict. keys(['a', 'b', 'c', "а", 'е!]) 


7. Pop method atau method() 
Gunakan pop method untuk menghapus semua key-value dari spesifik key yang Anda 
diberikan. 


>>> mydict = ("a":1, "а":2, "а":3, "b":4} 
>>> mydict.pop("a") 

3 

>>> mydict 


{'b': 4} 


Anda juga dapat memberikan dua argument seperti contoh di bawah ini (argument 
pertama adalah key yang ingin hapus, argument kedua adalah value yang akan 
muncul ketika key yang ingin Anda hapus tidak ada) untuk menangani KeyError atau 


key yang Anda berikan tidak ada. 


>>> mydict = {"a":1, "a":2, "a":3, "b":4} 


>>> mydict.pop("nothing") #menggunakan satu argument 


Traceback (most recent call last): 


MUHAMAD RAFLI RAMADHAN 


File "<stdin>", line 1, in «module» 


KeyError: 'nothing' 


"on 


>>> mydict.pop("nothing", "no key named nothing") #menggunakan dua argument 


'no key named nothing' 


. Popitem method atau popitem() 

Gunakan popitem method untuk menghapus key-value terakhir dari suatu dictionary. 
Key-value yang dihapus diubah menjadi tuple data type. Jika Anda menggunakan 
Python versi 3.7 ke bawah, popitem method ini akan menghapus random item dalam 


suatu dictionary. 


>>> mydict = ("a":1, "b":2, "c":3, "d":4, "е":5} 
>>> n = mydict.popitem() 
>>> п 


('e', 5) 


Setdefault method atau setdefault() 
Gunakan setdefault method untuk mendapatkan va/ue dari spesifik key yang Anda 


berikan. 


>>> mydict = ("a":1, "b":2, "c":3, "d":4, "e":5} 


>>> mydict.setdefault("a") 


MUHAMAD RAFLI RAMADHAN 


1 


>>> mydict.setdefault("d") 


4 


Jika key yang Anda maksud tidak ada, maka setdefault method akan menambahkan 


key yang Anda maksud tersebut ke dalam dictionary dengan value None. 


>>> mydict = ("a":1, "b":2, "c":3, "d":4, "e":5} 
>>> mydict.setdefault("apple") 
>>> mydict 


('a': 1, 'b': 2, 'c': 3, 'd': 4, 'e': 5, 'apple': None} 


Anda dapat mengganti default value None di atas menggunakan sintaks seperti 


contoh di bawah ini. 


>>> mydict = ("a":1, "b":2, "c":3, "d":4, "e":5} 
>>> mydict.setdefault("apple", "red") 


'red' 


>>> mydict 


{'a': 1, 'b': 2, 'c': 3, 'd': 4, 'e': 5, 'apple': 'red'} 


10. Update method atau update() 


MUHAMAD RAFLI RAMADHAN 


Gunakan update method untuk menambahkan key-value atau iterable object dengan 


key-value ke dalam suatu dictionary. 


>>> туйс! = ("a":1, "b":2, "c":3, "d":4, "e":5} 


ПАП ПАП 


>>> mydict.update( ("apple":"red", "banana":"yellow"}) 


>>> mydict 


{'a': 1, 'b 2, 'c': 3, 'd': 4, 'e': 5, 'apple': 'red', 'banana': 'yellow'} 


>>> mydict = ("a":1, "b":2, "c":3, "d":4, "e":5} 

>>> data = {"username":"rafli", "password":"12345"} 
>>> mydict.update(data) 

>>> mydict 


{'a': 1, 'b': 2, 'c': 3, 'd': 4, 'e': 5, 'username": 'rafli', 'password': '12345'} 


11. Values method atau values() 
Gunakan values method untuk menampilkan semua value yang berada di dalam suatu 


dictionary. Value yang ditampilkan dari values method ini diubah menjadi list data 


type. 


>>> mydict = ("a":1, "b":2, "c":3, "d":4, "e":5} 


>>> mydict.values() 


MUHAMAD RAFLI RAMADHAN 


dict values([1, 2, 3, 4, 5]) 


Section 5.7 : Iterating Dictionary 


Gunakan for loop untuk melakukan iterasi pada suatu dictionary. 


>>> mydict = ("a":1, "b":2, "c":3, "d":4, "е":5} 
>>> for key, value in mydict.items(): 


print(key, value) 


Anda juga dapat menggunakan ChainMap dari collections library untuk melakukan iterasi pada 


suatu dictionary. 


>>> from collections import ChainMap 


>>> mydict = ("a":1, "b":2, "c":3, "d":4, "e":5} 


MUHAMAD RAFLI RAMADHAN 


>>> for key in ChainMap(mydict): 
print(key, ChainMap(mydict)[key]) 


Section 5.8 : Len Function in Dictionary 


Anda dapat menampilkan jumlah item yang terdapat di dalam suatu dictionary menggunakan 


len function. 


>>> mydict = ("a":1, "b":2, "c":3, "d":4, "е":5} 
>>> len(mydict) 


5 


>>> mydict = {"apple":"red"} 


>>> len(mydict) 
1 
>>> mydict = {} 


>>> len(mydict) 


MUHAMAD RAFLI RAMADHAN 


Section 5.9 : Nested Dictionary 


Nested dictionary adalah dictionary yang berada di dalam dictionary. 


n.n n.n "on 


>>> mydict = ("fruit": ("apple":"red", "banana":"yellow", "cherries":"red"}, 


ШЕП "on man 


"cat": {"сше":"уев", "meow":"yes"}} 
>>> mydict 


{'fruit': ('apple': 'red', 'banana': 'yellow', 'cherries': 'red'}, 'cat': {'cute': 'yes', 'meow': 'yes'} } 


Asumsikan bahwa Anda ingin mengakses item di dalam item pada suatu dictionary berikut ini. 


mydict = {"fruit": {"apple":"red", "banana":"yellow", "cherries":"red"}, "cat": {"cute":"yes", 


ФАП 


"meow":"yes"}} 


Untuk mengakses item nested ictionary, gunakan sintaks berikut ini. 


MUHAMAD RAFLI RAMADHAN 


dict[key][nested key] 


mon 


>>> mydict = ("fruit": {"apple":"red", "banana":"yellow", "cherries":"red"}, 


"cat": {"cute":"yes", "meow":"yes"}} 
>>> mydict["fruit"]["apple"] 
'red' 


>>> mydict["cat"]["meow" 


D 1 


yes 


Terdapat suatu nested dictionary yang complex. Bentuk nested ictionary complex adalah seperti 


berikut ini. 


>>> mydict = {"toys": {"balls": ("ball1": ("color1":"red", "color2":"blue"}}}, 


mon "n.n 


"lego": ("legol": ("color1":"blue", "color2":"grey"}}, "cars": {"carl":{"color1":"yellow", 


"color2":"green"} 3) 


Asumsikan bahwa Anda ingin mengakses value dari item "colorl" dari item "legol" yang 
terdapat pada nested dictionary di atas. Maka hal pertama yang harus Anda lakukan adalah 
mengetahui key yang menyimpan item "legol". Terlihat jelas bahwa item "legol" tersimpan pada 


key "lego". 


MUHAMAD RAFLI RAMADHAN 


>>> mydict["lego"] 


{‘legol': ('color!': 'blue', 'color2': 'grey'} } 


Lalu, hal yang harus Anda lakukan selanjutnya adalah mengetahui dictionary yang memuat item 


"legol". Tuliskan key "legol" di samping kanan key "lego". 


>>> mydict["lego"]["legol"] 
('color!': 'blue', 'color2': 'grey'} 


Hal terakhir yang harus Anda lakukan adalah mengakses value dari key "colorl". Tuliskan key 


"color1" di samping kanan key "legol". 


>>> mydict["lego"]["lego1"]["color1"] 


‘blue! 


Urutan langkah-langkah di atas cara bagaimana mengakses spesifik value pada nested list. Untuk 


mengetes pemahaman Anda, silahkan coba akses value dari key "yes" pada "applel". 


MUHAMAD RAFLI RAMADHAN 


>>> mydict = ("delicious 


apple": {"apple": ("apple1": "color": ("color1": "red": {"delicious":"yes"}}}, 


"color2": "green": ("delicious":"yes" 13311] 


Hasil atau output Anda harus seperti berikut ini. 


Section 5.10 : Checking Existence Key and Value in Dictionary 


Untuk mengecek keberadaan key-value tertentu di dalam suatu dictionary, gunakan keyword in 


dan not in. 


e Inkeyword 
Keyword in akan menampilkan True jika key atau value yang Anda maksud terdapat di 
dictionary yang Anda maksud. Dan akan menampilkan False jika key atau value yang 


Anda maksud tidak terdapat di dictionary yang Anda maksud. 


a. Key 


>>> mydict = ("a":1, "b":2, "c":3, "d":4, "e":5} 


MUHAMAD RAFLI RAMADHAN 


>>> "a" in mydict 
True 
>>> "c" in mydict 


True 


>>> "e" in mydict 


True 


>>> mydict = ("a":1, "b":2, "c":3, "d":4, "e":5} 
>>> "у" in mydict 

False 

>>> "nothing" in mydict 


False 


Perhatikan betul huruf besar-kecil item Anda. Python merupakan suatu bahasa 
pemrograman case sensitive, yang berarti bahwa huruf besar-kecil sangat 


berpengaruh. Misalnya untuk huruf "A". Huruf "A" dan "a" sangatlah berbeda. 


>>> mydict = ("a":1, "b":2, "c":3, "d":4, "e":5] 
>>> "а" іп mydict 


True 


>>> "A" in mydict 


False 


MUHAMAD RAFLI RAMADHAN 


b. Value 


>>> mydict = {"а":1, "b":2, "с":3, "d":4, "e":5} 
>>> ] in mydict.values() 


True 


>>> 5 in mydict.values() 


True 

>>> "apple" in mydict.values() 
False 

>>> "banana" in mydict.values() 


False 


e Not in keyword 
Keyword not in akan menampilkan True jika key atau value yang Anda maksud tidak 
terdapat di dictionary yang Anda maksud. Dan akan menampilkan False jika key atau 


value yang Anda maksud terdapat di dictionary yang Anda maksud. 


>>> mydict = ("a":1, "b":2, "c":3, "d":4, "e":5} 
>>> "apple" not in mydict 


True 


>>> "banana" not in mydict 


True 


MUHAMAD RAFLI RAMADHAN 


>>> mydict = ("a":1, "b":2, "c":3, "d":4, "e":5} 


>>> "а" not in mydict 
False 
>>> "e" not in mydict 
False 
>>> "d" not in mydict 


False 


Section 5.11 : Del Statement in Dictionary 


Del statement digunakan untuk menghapus suatu dictionary. 


>>> mydict = ("a":1, "b":2, "c":3, "d":4, "e":5} 
>>> mydict 

{'a': 1, 'b': 2, 'c': 3, 'd': 4, 'e': 5} 

>>> del mydict 


>>> mydict 


Traceback (most recent call last): 


File "<stdin>", line 1, in <module> 


MUHAMAD RAFLI RAMADHAN 


NameError: name 'mydict' is not defined 


Section 5.12 : Empty Dictionary 


Empty dictionary adalah suatu dictionary yang tidak memiliki key-value satupun. 


>>> myemptydict = {} 
>>> myemptydict 


0 


Anda dapat menambahkan item ke dalam empty dictionary menggunakan update method. 


>>> myemptydict = {} 
>>> data = ("apple":"red", "banana":"red"} 


>>> myemptydict.update(data) 


>>> myemptydict 


('apple': 'red', banana’: 'red'} 


MUHAMAD RAFLI RAMADHAN 


Chapter 6 


Sets Data Type 


Section 6.1 : Creating Sets 


Sets data type adalah suatu tipe data mutable (isinya tidaka dapat dirubah) yang berisikan 
rangkaian item yang tidak berurutan (unordered sequences). Value yang terdapat di dalam tuple 
data type disebut dengan item. Item satu dengan item yang lain dipisahkan dengan tanda 


koma. 


mysets = f1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0! 
SSS 


Gunakan curly brackets atau {} untuk membuat sets data type. 


MUHAMAD RAFLI RAMADHAN 


>>> myset = (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0} 


>>> myset 


{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9} 


Section 6.2 : Sets Are Mutable and Are Unordered Sequences 


Sets data type merupakan suatu tipe data mutable, yang berarti bahwa Anda dapat 


memanipulasi isi atau item di dalam sets, tetapi tidak dapat merubah item di dalam sets. 


>>> myset = {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9} 
>>> myset.add(10) 


>>> myset 


{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10} 


Seperti yang Anda lihat pada contoh kode program di atas, Anda dapat merubah isi dari sebuah 


sets dengan menambahkan item ke dalam sets. 


Sets berisikan rangkaian item yang tidak berurutan (unordered seguences), yang berarti bahwa 
item yang terdapat di dalam sets tidak memiliki index dan Anda tidak dapat melakukan 


duplikasi item di dalam sets. 


MUHAMAD RAFLI RAMADHAN 


>>> myset = {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9} 


>>> myset[1] 


Traceback (most recent call last): 


File "<stdin>", line 1, in «module» 


TypeError: 'set' object is not subscriptable 


Anda tidak dapat melakukan penduplikasian item di dalam sets. 


>>> mysetl = (1,1, 1, 1, 2, 3) 
>>> myset2 


{1, 2, 3} 


>>> myset2 = {1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 2, 2} 
>>> myset2 


12; 


Section 6.3 : Accessing Sets Items 


Sets tidak dapat diakses melalui spesifik index, sets merupakan unordered sequences. Tetapi 


Anda masih tetap dapat mengakses item yang terdapat di dalam suatu set menggunakan for loop. 


MUHAMAD RAFLI RAMADHAN 


>>> myset = {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9} 
>>> for item in myset: 


print(item) 


- 


2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 


>>> myset = {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9} 
>>> for item in myset: 
if item == 1: 
print(item, "First item") 
else: 


print(item) 


1 First item 


MUHAMAD RAFLI RAMADHAN 


Co On A tA 


Section 6.4 : Sets Concatenation 


Anda juga dapat menggabungkan suatu item pada suatu sets dengan sets yang lainnya 
menjadi satu, proses penggabungan ini dinamakan concatenation. Gunakan tanda | atau 


pipe untuk melakukan concatenation. 


>>> mysetl = (1,2, 3} 
>>> myset2 = (4, 5, 6} 


>>> mynewset = mysetl | myset2 


>>> mynewset 


{1, 2, 3, 4, 5, 6} 


Anda juga dapat menggunakan union dan update method untuk melakukan concatenation. 


>>> mysetl = (1,2, 3} 


>>> myset = (4, 5, 6} 


MUHAMAD RAFLI RAMADHAN 


>>> mynewset = mysetl .union(myset2) 


>>> mynewset 
{1, 2, 3, 4, 5, 6} 


>>> mysetl = (1,2, 3} 
>>> myset2 = (4, 5, 6} 
>>> mysetl.update(myset2) 
>>> mysetl 


{1, 2, 3, 4, 5, 6} 


Anda juga dapat menggunakan * operator untuk melakukan concatenation. 


>>> mysetl = (1,2, 3} 
>>> myset2 = {4, 5, 6} 


>>> mynewset = {*mysetl, *myset2} 


>>> mynewset 


{1, 2, 3, 4, 5, 6} 


Section 6.5 : Sets Methods 


Sets methods digunakan untuk memanipulasi atau mengontrol suatu sets. Sintaks atau 


penulisan kode program dari sets methods adalah sebagai berikut. 


MUHAMAD RAFLI RAMADHAN 


sets.method() atau sets.method(parameter) 


Berikut adalah beberapa sets methods yang sering digunakan untuk memanipulasi atau 


mengontrol suatu list. 


1. Add method atau add() 
Gunakan add method untuk menambahkan item ke suatu sets, jika item yang akan 
Anda tambahkan telah ada di dalam sets yang Anda maksud, add method ini tidak 


akan menambahkan item tersebut. 


>>> myset = (1, 2, 3} 
>>> myset.add(4) 
>>> myset 


{1, 2, 3, 4} 


>>> myset.add(4) 


>>> myset 


{1, 2, 3, 4} 


2. Clear method atau clear() 


MUHAMAD RAFLI RAMADHAN 


Gunakan clear method untuk menghapus semua item yang berada di dalam suatu 


Sets. 


>>> myset = {1, 2, 3! 


>>> myset.clear() 


>>> myset 


set() 


. Copy method atau copy() 


Gunakan copy method untuk menggandakan atau meng-copy suatu sets. 


>>> myset = (1,2,3) 
>>> mycopyset = myset.copy() 
>>> mycopyset 


{1, 2, 3} 


. Difference method atau difference() 
Gunakan difference method untuk menampilkan perbedaan item yang terdapat di set 


satu dengan set yang lain. 


>>> mysetl = (1,2, 3} 


MUHAMAD RAFLI RAMADHAN 


>>> myset2 = {1, 3, 4} 


>>> mysetl.difference(myset2) 


{2} 


>>> mysetl = {1, 2, 3, 4, 5} 
>>> myset2 = {1, 2, 3, 4} 
>>> mysetl.difference(myset2) 


{5} 


Anda juga dapat menggunakan sintaks seperti berikut ini melakukan difference method. 


>>> mysetl = {1, 2, 3, 4, 5} 
>>> myset2 = {1, 2, 3, 4} 
>>> mysetl - myset2 


{5} 


>>> mysetl = (1,2, 3, 4} 
>>> myset2 = (1,2, 3, 5, 6, 7, 8, 9} 


>>> mysetl - myset2 


{4} 


MUHAMAD RAFLI RAMADHAN 


PO 


5. Difference_update method atau difference_method() 
Difference_method merupakan kebalikan dari difference method. Jika difference method 
menampilkan item yang berbeda di suatu set, difference_update method akan menghapus 


item yang berbeda di suatu set tersebut. 


>>> mysetl = (1,2, 3} 

>>> myset2 = f1, 2, 3, 4} 

>>> mysetl.difference update(myset2) 
>>> mysetl 

set() 

>>> myset2 


(1,2,3, 4} 


>>> mysetl = (1, 2, 3, 4, 5} 
>>> myset2 = f1, 2, 3} 


>>> mysetl.difference update(myset2) 


>>> mysetl 


{4, 5} 


6. Discard method atau discard() 


MUHAMAD RAFLI RAMADHAN 


Gunakan discard method untuk menghapus spesifik item di dalam suatu sets. Jika 


item yang Anda maksud tidak ada, discard method tidak akan menampilkan error. 


>>> myset = (1, 2, 3, 4, 5} 


>>> myset.discard(1) 

>>> myset 

{2, 3, 4, 5} 

>>> myset.discard("apple") 
>>> myset 


{2, 3, 4, 5} 


7. Intersection method atau intersection() 
Gunakan intersection method untuk menampilkan item yang sama antara set satu 


dengan set yang lainnya. 


>>> mysetl = {1, 2, 3, 4} 
>>> myset2 = {4, 5, 6, 7} 


>>> mysetl.intersection(myset2) 


{4} 


Anda dapat membandingkan lebih dari dua set. 


MUHAMAD RAFLI RAMADHAN 


>>> mysetl = (1,2, 3, 4} 
>>> myset2 = {4, 5, 6, 7} 


>>> myset3 = {-4, 4} 


>>> myset4 = {8, 9, 0, 4} 
>>> mysetl.intersection(myset2, myset3, myset4) 


{4} 


Anda juga dapat menggunakan sintaks seperti berikut ini melakukan intersection method. 


>>> mysetl = {1, 2, 3, 4} 
>>> myset2 = {4, 5, 6, 7} 
>>> mysetl & myset2 


{4} 


>>> mysetl = (100, 1000, 10000} 
>>> myset2 = {700, 500, 100} 


>>> mysetl.intersection update(myset2) 


>>> mysetl 


(100) 


8. Intersection update method atau intersection method() 


MUHAMAD RAFLI RAMADHAN 


Intersection_update method merupakan kebalikan dari intersection method. Jika 
intersection method menampilkan item yang sama antara set satu dengan set yang 
lainnya, intersection_update method akan menghapus item item yang sama antara set 


satu dengan set yang lainnya 


>>> mysetl = (1,2, 3, 4} 


>>> myset2 = (4, 5, 6, 7} 


>>> mysetl.intersection update(myset2) 
>>> mysetl 


{4} 


9. Isdisjoint method atau isdisjoint() 
Gunakan isdisjoint method untuk menampilkan True jika item di dalam set satu tidak 
terdapat di dalam set dua. Method ini akan menampilkan False jika terdapat item di 


dalam set satu ada di dalam set dua. 


>>> mysetl = (100, 1000, 10000} 
>>> myset2 = {4, 5, 6, 7} 


>>> mysetl.isdisjoint(myset2) 


True 


MUHAMAD RAFLI RAMADHAN 


>>> mysetl = (100, 1000, 10000} 
>>> myset2 = (700, 500, 100} 


>>> mysetl.isdisjoint(myset2) 


False 


10. Issubset method atau issubset() 
Gunakan issubset method untuk menampilkan True jika semua item yang terdapat di 
dalam set satu terdapat di dalam set dua. Method ini akan menampilkan False jika salah 


satu item yang terdapat di dalam set satu tidak terdapat di dalam set dua. 


>>> mysetl = (100, 1000, 10000} 
>>> myset2 = (1000, 100, 10000, 900} 
>>> mysetl.issubset(myset2) 


True 


>>> mysetl = (100, 1000, 10000} 


>>> myset2 = {4, 5, 6, 7} 


>>> mysetl.issubset(myset2) 


False 


MUHAMAD RAFLI RAMADHAN 


Anda juga dapat menggunakan sintaks seperti berikut ini melakukan isubset method. 


>>> mysetl = (100, 1000, 10000} 
>>> myset2 = (1000, 100, 10000, 900} 


>>> mysetl <= myset2 


True 


>>> mysetl = (100, 1000, 10000} 
>>> myset2 = (4, 5, 6, 7} 
>>> mysetl <= myset2 


False 


11. Issuperset method atau issuperset() 
Gunakan issuperset method untuk menampilkan True jika semua item yang terdapat di 
dalam set dua terdapat di dalam set satu. Method ini akan menampilkan False jika salah 


satu item yang terdapat di dalam set dua tidak terdapat di dalam set satu. 


>>> mysetl = (100, 1000, 10000} 
>>> myset2 = {1000, 100, 10000, 900} 


>>> mysetl.issuperset(myset2) 


MUHAMAD RAFLI RAMADHAN 


False 


>>> mysetl = {100, 1000, 10000} 
>>> myset2 = (4, 5, 6, 7} 


>>> mysetl.issuperset(myset2) 


True 


Anda juga dapat menggunakan sintaks seperti berikut ini melakukan issuperset method. 


>>> mysetl = (100, 1000, 10000} 
>>> myset2 = {1000, 100, 10000, 900} 
>>> mysetl >= myset2 


False 


>>> mysetl = (100, 1000, 10000} 
>>> myset2 = {4, 5, 6, 7} 


>>> mysetl >= myset2 


True 


MUHAMAD RAFLI RAMADHAN 


12. Pop method atau pop() 
Gunakan pop method untuk menghapus random item dari suatu sets. Method ini akan 


menampilkan error jika set yang Anda maksud kosong atau empty set. 


>> myset = {10,10010101001, 1, 2, 3, 4, 5} 


>>> myset. pop() 
1 

>>> myset.pop() 
2 

>>> myset. pop() 
3 

>>> myset.pop() 
4 

>>> myset. pop() 
5 

>>> myset.pop() 
10010101001 
>>> myset.pop() 


10 


>>> myemptyset = set() 


>>> myemptyset.pop() 


MUHAMAD RAFLI RAMADHAN 


Traceback (most recent call last): 


File "<stdin>", line 1, in «module» 


KeyError: 'pop from an empty set" 


13. Remove method atau remove() 


Gunakan remove method untuk menghapus spesifik item di dalam suatu set. Jika item 


yang Anda maksud tidak ada, remove method akan menampilkan error. 


>>> myset = (1, 2, 3, 4} 
>>> myset.remove(1) 
>>> myset 


{2, 3, 4} 


>>> myset.remove("password") 


Traceback (most recent call last): 
File "<stdin>", line 1, in <module> 


KeyError: 'password' 


14. Symmetric_difference method atau symmetric_difference() 
Gunakan symmetric_difference method untuk menampilkan item set yang ada di dalam 


set satu tetapi tidak ada di dalam set dua dan sebaliknya. 


MUHAMAD RAFLI RAMADHAN 


>>> mysetl = (1,2, 3, 4} 


>>> myset2 = {1, 2, 6, 4} 


>>> mysetl.symmetric difference(myset2) 


(3,6) 


>>> mysetl = (1,2, 3, 4, 5, 6} 
>>> myset2 = (1,2, 3, 4, 6, 7} 
>>> mysetl.symmetric difference(myset2) 


{5, 7} 


Anda juga dapat menggunakan sintaks seperti berikut ini melakukan 


symmetric_difference method. 


>>> mysetl = {1, 2, 3, 4} 
>>> myset2 = {1, 2, 6, 4} 
>>> mysetl ^ myset2 


{3, 6} 


>>> mysetl = {1, 2, 3, 4, 5, 6} 


MUHAMAD RAFLI RAMADHAN 


>>> myset2 = {1, 2, 3, 4, 6, 7} 


>>> mysetl ^ myset2 


{5, 7} 


15. Symmetric_difference_update method atau symmetric_difference_update() 
Gunakan symmetric_difference_update method untuk menghapus item set yang ada di 
dalam set satu tetapi tidak ada di dalam set dua dan sebaliknya, kemudian selain item 


yang di hapus tersebut akan di tambahkan ke set satu. 


>>> mysetl = ("a", "b", "c", "d", "e"} 

>>> myset2 = ("e", "f", "g", "h", "i"} 

>>> mysetl.symmetric difference update(myset2) 
>>> mysetl 


(gi, 'h','b', "а", 'c', "а", ‘i, P) 


>>> mysetl = (1,2, 3, 4, 5, 6} 
>>> myset2 = {7, 8, 9, 10, 11, 6} 


>>> mysetl.symmetric difference update(myset2) 


>>> mysetl 


(1,2, 3,4,5, 7, 8,9, 10, 11) 


MUHAMAD RAFLI RAMADHAN 


16. Union method atau union() 
Gunakan union method untuk memasukan semua item yang terdapat di dalam set dua ke 


set satu. 


>>> mysetl = f1, 2, 3, 4, 5} 
>>> myset2 = {6, 7, 8, 9, 10} 


>>> mysetl.union(myset2) 


{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10} 


>>> mysetl = {1, 2, 3} 
>>> myset2 = {3, 4, 5} 
>>> mysetl.union(myset2) 


{1, 2, 3, 4, 5} 


Anda dapat menggunakan lebih dari dua set. 


>>> mysetl = (1,2, 3} 
>>> myset2 = {4, 5, 6} 


>>> myset3 = (7, 8, 9} 


MUHAMAD RAFLI RAMADHAN 


>>> mysetl.union(myset2, myset3) 


{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9} 


Anda juga dapat menggunakan sintaks seperti berikut ini melakukan union method. 


>>> mysetl = {1, 2, 3, 4, 5} 
>>> myset2 = {6, 7, 8, 9, 10} 
>>> mysetl | myset2 


{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10} 


>>> mysetl = (1,2, 3} 
>>> myset2 = {3, 4, 5} 
>>> mysetl | myset2 


{1, 2, 3, 4, 5} 


17. Update method atau update method() 


Gunakan update method untuk menambahkan item ke suatu set. 


>>> mysetl = (1,2, 3} 


>>> myset2 = {4, 5, 6} 


MUHAMAD RAFLI RAMADHAN 


>>> mysetl.update(myset2) 
>>> mysetl 


{1, 2, 3, 4, 5, 6} 


>>> mysetl = {1, 2, 3, 4, 5} 


>>> mysetl.update(set([x for x in range(6, 11)])) 


>>> mysetl 


(1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10} 


Section 6.6 : Iterating Sets 


Gunakan for loop untuk melakukan iterasi pada suatu sets. 


MUHAMAD RAFLI RAMADHAN 


>>> myset = {1,2,3} 


>>> myset.update(set([x for x іп range(4, 11)])) 


>>> for item in myset: 


print(item) 


© 00 м с tU d WN — 


© 


Section 6.7 : Len Function in Sets 


Anda dapat menampilkan jumlah item yang terdapat di dalam suatu set menggunakan len 


function. 


>>> myset = set([x for x in range(11)]) 


>>> len(myset) 


11 


MUHAMAD RAFLI RAMADHAN 


>>> myset = set() 


>>> len(myset) 


0 


Section 6.8 : Nested Sets 


Nested set adalah set yang berada di dalam set. Untuk membuat nested sets Anda perlu 


menggunakan frozen set. 


>> myset = set([frozenset([1, 2]), frozenset([3,4])]) 


>>> myset 


{frozenset({3, 4}), frozenset({1, 2})} 


Section 6.9 : Checking Existence Items in Sets 


Untuk mengecek keberadaan item tertentu di dalam suatu sets, gunakan keyword in dan not in. 


e In keyword 
Keyword in akan menampilkan True jika item yang Anda maksud terdapat di set yang 
Anda maksud. Dan akan menampilkan False jika item yang Anda maksud tidak 


terdapat di set yang Anda maksud. 


MUHAMAD RAFLI RAMADHAN 


>>> myset = (1, 2, 3, 4, 5, "banana"! 


>>> 1 in myset 


True 
>>> "banana" in myset 


True 


>>> myset = {1, 2, 3, 4, 5} 
>>> "apple" in myset 
False 

>>> "cheeries" in myset 


False 


Perhatikan betul huruf besar-kecil item Anda. Python merupakan suatu bahasa 
pemrograman case sensitive, yang berarti bahwa huruf besar-kecil sangat 
berpengaruh. Misalnya untuk kata "Banana". Kata "Banana" dan "banana" sangatlah 


berbeda. 


>>> myset = (1, 2, 3, 4, 5, "banana" } 
>>> "banana" in myset 


True 


»»» "Banana" in myset 


False 


MUHAMAD RAFLI RAMADHAN 


Po 


e Not in keyword 
Keyword not in akan menampilkan True jika item yang Anda maksud tidak terdapat di 
set yang Anda maksud. Dan akan menampilkan False jika item yang Anda maksud 


terdapat di set yang Anda maksud. 


>>> myset = (1, 2, 3, 4, 5, "banana"! 


>>> "apple" not in myset 


True 
>>> "cheeries" not in myset 


True 


>>> myset = (1, 2, 3, 4, 5, "banana"! 
>>> 1 not in myset 

False 

>>> "banana" not in myset 


False 


Section 6.10 : Del Statement in Set 


MUHAMAD RAFLI RAMADHAN 


Del statement digunakan untuk menghapus suatu set. 


>>> myset = {1, 2, 3, 4, 5} 


>>> del myset 

>>> myset 

Traceback (most recent call last): 
File "<stdin>", line 1, in <module> 


NameError: name 'myset' is not defined 


Section 6.11 : Empty Set 


Empty set adalah suatu set yang tidak memiliki item satupun. 


>>> myemptyset = set() 


>>> myemptyset 


set() 


MUHAMAD RAFLI RAMADHAN 


Daftar Pustaka 


https://docs.python.org 

Ai Sweigart, Automate The Boring Stuff With Python 
Christian Mayer, Python One-Liners 

Michael Driscoll, Python 101 

Zed A. Shaw, Learn Python 3 the Hard Way 


Hal Abelson, Structure and Interpretation of Computer Programs 


